
TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 24 

TERBIT PADA HARI 

20 JANUA 

RplO.OOO/eks | 1 


emmiMn 

Negeri 


AMBON - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjah- 
janto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis 
meminta TNI-Polri untuk terus menjaga sinergitas dan 
profisionalisme dalam menjalankan tugas. 

Hal itu disampaikan Hadi saat memberi arahan kepa¬ 
da 2.900 prajurit TNI-Polri bersama Kapolri Azis dalam 
kunjungan kerjanya ke Pangkalan Utama TNI Angka¬ 
tan Laut (Lantamal) IX Ambon, Maluku, Jumat (17/1). 
Hadi pun meminta TNI-Polri untuk terus menjaga sin¬ 
ergitas antar dua lembaga. 

“Sebagai dua institusi dengan kekuatan yang besar, 
sinergitas antara TNI dan Polri sangat penting guna 
menjaga stabilitas keamanan nasional. Karena kekuatan 


vertikal dari TNI 480.000 orang, Polri 460.000 orang 
dan bersenjata. Apabila dua institusi ini bersinergi, 
yang didapat adalah stabilitas keamanan di Indonesia 
pasti tercapai dan pembangunan di Indonesia akan ber¬ 
jalan baik,” katanya. 

Ia berharap sinergitas yang telah terjalin antara TNI dan 
Polri di Maluku bisa terus terjaga dengan baik. Terlebih, 
pada tahun ini terdapat dua kegiatan besar yang akan dih¬ 
adapi, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilka- 
da) serentak serta gelaran PON XX 2020 di Papua. 

“Berkaca dari suksesnya pengamanan Pilkada 2019 
dan pemilu anggota legislatif serta Pemilu Presiden... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Oratmangun Berhasil Capai Diplomasi Ekonomi 


BEIJING - Duta Besar RI untuk 
Tiongkok merangkap Mongolia 
Djauhari Oratmangun menyam¬ 
paikan upaya capaian diplomasi 
ekonomi yang dilakukan Indonesia 
di wilayah Tiongkok. Dubes Djau¬ 
hari menyatakan upaya diplomasi 
ekonomi yang dilakukan difokus¬ 
kan pada penguatan kerja sama 
ekonomi yakni peningkatan perd¬ 
agangan bilateral antara Indonesia 
dan Tiongkok, serta mendorong in¬ 
vestasi dan promosi pariwisata In¬ 
donesia di Tiongkok yang merupa¬ 
kan salah satu sumber wisatawan 
asing terbesar saat ini. 

Diplomasi ekonomi Indonesia 
selama 2019 di Tiongkok berha¬ 
sil meningkatkan nilai inbound 
investasi sebesar 81,3% dan nilai 
perdagangan kedua negara, dan 
sekaligus memperkecil defisit 
perdagangan Indonesia dengan 
Tiongkok. “Indonesia berhasil 


mendorong peningkatan ekspor 
sejumlah komoditas unggulan 
yang menjadi prioritas perdagan¬ 
gan luar negeri Indonesia saat ini 
seperti sawit, buah-buahan, kopi, 
perikanan, rumput laut, sarang 
burung walet, batu bara, dll”, kata 
Dubes Djauhari. 



Sesuai data Pabeanan Tiongkok, 
Indonesia menempati urutan ke- 
15 negara pengekspor terbesar ke 
Tiongkok. Untuk periode Januari 
- November 2019, total nilai ek¬ 
spor Indonesia ke Tiongkok men¬ 
capai USD USD 31.42 miliar. 

Sementara total impor Indone¬ 
sia dari Tiongkok dalam periode 
Januari - November 2019 yang 
telah mencapai USD 40,99 miliar 
dibandingkan dengan nilai total ek¬ 
spor Indonesia ke Tiongkok dalam 
periode yang sama sebesar USD 
31.42, maka Indonesia mengalami 
defisit sebesar USD 9.6 miliar. 

Terkait investasi, sesuai data 
BKPM hingga Kuartal III (akhir 
September) tahun 2019, sebanyak 
1.888 total proyek investasi dari 
Tiongkok direalisasikan di Indo¬ 
nesia dengan nilai mencapai USD 
3,31 milyar atau naik 81,3% dari... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 



Tutup Tanjung Batu Merah 


Cari Kapal Hilang 



Bupati Bodi Meninggal 



Monitoring Polmas 



SAUMLAKI - Korbinmas Bar- 
harkam, Lemdiklat, dan JICA meng¬ 
gelar monitoring Polmas di Polres 
Maluku Tenggara Barat (MTB) pada 
(15/1) pada pukul 09:00 WIT, ber¬ 
tempat di aula Rapat Utama (Rupat- 
ama) Polres MTB. 

Menurut Ketua Tim Anjak Korbin¬ 
mas Baharkam Polri Kombes 
Pol Andi Heru Santoso, ST.MK., 
S.H., M.H Bhabinkamtibmas 
merupakan ujung tombak Ke¬ 
polisian karena langsung berin¬ 
teraksi dengan masyarakat desa. 
Dikatakan agar setiap anggota dapat 
selalu bersyukur dalam setiap tu¬ 
gas kedinasan dikewilayahan mas¬ 
ing-masing. “Tetap semangat dan ter¬ 
motivasi untukmelaksanakan tugas... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Pulihkan Jhvasraya 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo 
meminta semua pihak untuk mem¬ 
berikan waktu bagi penyelesaian 
persoalan yang membelit Badan Us¬ 
aha Milik Negara (BUMN) PT Asu¬ 
ransi Jiwasraya. Hal tersebut diung¬ 
kapkan Presiden dalam pertemuan 
dengan wartawan di Istana Merde¬ 
ka, Jakarta, pada Jumat (17/1). 

“Ya tadi saya sampaikan, ini sakit¬ 
nya sudah lama sehingga penyem¬ 
buhannya juga tidak langsung 
sehari dua hari, juga butuh wak¬ 
tu. Berikan waktu kepada OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan), Menteri 
BUMN, Menteri Keuangan untuk 
menyelesaikan ini. Tetapi seka¬ 
li lagi, kita ngomong apa adanya, 
membutuhkan waktu. Tapi in- 
syaallah selesai,” kata Presiden... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Barangkali banyak skali orang yang 
barpikir kalo mo bangun daerah in 
harus deng satu teori yang pailing an¬ 
dalan, yang semua orang paleng suka 
dan seng pernah akan tolak akang pu.. 

BERSAMBUNG KE HAL.14 



Promosi Tais di Eropa 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.07 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















































02 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


KAL Pulau Nustual Lakukan Pencarian KM Panji Saputra 

di sekitar perairan Pulau-Pulau 
Babar menuju Yamdena hingga 
Pulau-Pulau Molu Maru. 

Pelepasan pemberangkatan 
kapal tersebut dihadiri oleh 
Danlanal Saumlaki Letkol Laut 
(P) Hartanto,. M.Tr. Han; Dan¬ 
dim 1507 / Saumlaki Letkol Inf 
Rahmad Saerodin, S.LP, M.LPol 
dan Kapolres MTB AKBP Andre 
Sukendar, S.IK. 

Dalam arahannya Danlanal 
mengharapkan agar anggota se- 
lau memperhatikan cuaca yang 
saat ini tidak menentu. Selalu 
memperhatikan keselamatan 
personel dan materil. “Perha¬ 
tikan benda-benda terapung 
pada saat melaksanakan SAR 
dan bila ditemukan agar dia¬ 
mankan untuk di identifikasi. 
Serta komunikasikan dan in- 
fokan kepada nelayan - nelayan 
di laut tentang kejadian tersebut 
dan arahkan kepada nelayan 
apa yang harus dilakukan jika 
bertemu ataupun melihat KM. 
Panji Saputra,” tutup dia. (LOl) 





'SAl^S^^T"^'^’ngkalan An" 
gkatan Laut (Lanal) Saumlaki 
bersama tim gabungan pencar¬ 
ian dan penyelamatan (SAR) 
pada Senin (20/1) pukul 10.00 
WIT turut mencari kapal motor 
(KM) Panji Saputra yang hilang 
pada Minggu (19/1). 


Pencarian dengan menggunakan 
KAL Pulau Nustual 1-9-16 ini be¬ 
rangkat dari Pelabuhan Derma¬ 
ga Ukularan dengan Komandan 
Kapten Laut (P) Abson Nizam,S. 
Sos beserta 7 ABK dan 1 personil 
anggota Sintel. 

Berangkat juga dalam SAR 


KAL P.Nustual 1-9-16 diantara- 
nya 4 anggota Polres MTB, 3 an¬ 
ggota Basarnas Pos Saumlaki, 3 
anggota Kodim Saumlaki, dan 5 
anggota Kompi 3 Yon C Brimob 
Polda Maluku. 

Tim Gabungan itu akan bertolak 
menuju titik koordinat pencarian 


Anggota DPRD Tanggapi Penetapan APBD 2020 


Panglima dan K^olri Tanam Pohon Torem 


SAUMLAKI - Keterlambatan 
penetapan APBD 2020 oleh Pe¬ 
merintah Daerah Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar menjadi sorotan 
ublik saat ini, baik dalam diskusi 
eseharian maupun di jagat maya. 
Sorotan publik tersebut lebih con¬ 
dong mengarah ke Lembaga DPRD 
yang memiliki fungsi membahas dan 
memberikan persetujuan rancangan 
peraturan daerah mengenai angga¬ 
ran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) yang diajukan oleh kepala 
daerah. Hal inilah yang membuat 
sehingga salah satu pimpinan DPRD 
Tanimbar angkat bicara. 

Menurut Wakil Ketua I, Jhon Kel- 
manutu (JK), proses penetatapan 
APBD 2020 sudah final, yaitu pada 
rapat penyempurnaan yang dilak¬ 
sanakan pada tanggal 30 Desember 
2019 lalu di Gedung DPRD dan 
tinggal menuggu penandatanganan 
dokumen APBD tersebut oleh Bu¬ 
pati dalam bentuk Peraturan Daer¬ 
ah (Perda). “Semua tahapan sudah 
selesai, tanggal 30 Desember 2019 
itu sudah masuk tahap akhir, yaitu 
penyempurnaan dan tinggal dibuat 
dalam dokumen dan ditandatan¬ 
gani oleh pak bupati saja, jadi sudah 
selesai.” ungkap JK kepada media 
Simpul Rakyat, Minggu (5/1). 

Sedangkan mengenai tahapan 
evaluasi di tingkat Provinsi beber¬ 
apa waktu lalu, yang sempat ramai 
diperbincangkan, JK menjelaskan 
Kabupaten Kepulauan Tanim- 
bar-lah yang terakhir dari semua 
Kabupaten/Kota sehingga dilaku¬ 
kan proses evaluasi secara tertulis 
oleh Pemprov Maluku. 

Menurutnya, dalam sejarah Tanim¬ 
bar baru pertama kali terjadi proses 
evaluasi APBD secara tertulis sehing¬ 
ga wajar jika masyarakat melihatnya 
sebagai hal yang baru dan aneh. “Kita 
di KKT ini terlalu kaku karena baru 
pertama kali dalam sejarah pelaksa¬ 
naan APBD itu secara tertulis. Kena- 
a evaluasi secara tertulis dilakukan, 
arena dikhawatirkan tanggal 31 


Desember 2019 kita berada dalam 
Perkada, maka Pemerintah Provinsi 
mengiyakan untuk dilakukan evalua¬ 
si dalam bentuk tertulis,” ujar JK. 

Hasilnya telah ditindaklanjuti oleh 
DPRD dan Pemda KKT dalam Rapat 
Paripurna H-1 sebelum akhir tahun 
2019, sekaligus menghadirkan seluruh 
Pimpinan SKPD Pemkab KKT dalam 
prosesnya. “Hasilnya telah kita tinda- 
tdanjuti. Kita undang seluruh SKPD 
Pemda KKT pada tanggal 30 Desem¬ 
ber itu dan membahas bersama, pada¬ 
hal seharusnya cukup dilakukan oleh 
TAPD dan Badan Anggaran. Kenapa 
kita undang semuanya, tujuannya agar 
APBD ini transparan dan terbuka,” 
jelas dia. 

JK juga menjelaskan, dalam rapat 
tersebut ia sempat memberikan 
warning, jika nantinya di kemudian 
hari ada pihak-pihak yang dengan 
sengaja merubah atau menguran- 
i anggaran yang telah ditetapkan 
ersama dalam APBD 2020 terse¬ 
but maka dirinya tidak segan-se- 
an melaporkan hal itu ke pihak 
erwajib untuk diproses secara 
hukum. “Kalau RAPBD ini ketika 
jadi APBD lalu ada yang coba-coba 
keluar dari apa yang telah ditetap¬ 
kan bersama maka saya akan tetap 
proses, saya lapor ke Polisi dan Ke¬ 
jaksaan,” ujar putra asli Seira itu. 

Untuk itu, terhadap sorotan pub¬ 
lik saat ini, khususnya yang diar¬ 
ahkan ke Lembaga DPRD KKT, JK 
berharap agar dapat melihat pros¬ 
es penetapan APBD 2020 itu se¬ 
cara objektif. Ia berharap kritikan 
yang dilontarkan para pengkritisi 
di jagat maya tidak mengandung 
unsur kepentingan tertentu )^ang 
bisa dimaknai dengan istilah ^Ada 
Udang Di Balik Batu”. 

Ia berharap kepada pihak-pihak 
yang ingin mengetahui semua pros¬ 
es penetapan APBD 2020 itu secara 
detil, silahkan menyambanginya di 
gedung DPRD untuk diskusi ber¬ 
sama agar bisa mendapatkan infor¬ 
masi yang benar dan akurat. (SRT) 


AMBON - Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto dan 
Kapolri Jenderal Idham Azis 
melakukan penanaman anakan 
Pohon Torem (Manilkara kanos- 
iensis) di pelataran Mako Lan- 
tamal IX Ambon, Jumat (17/1). 

Penanaman dilakukan usai 
Panglima TNI dan Kapolri 
memberikan pengarahan kepa¬ 
da 2.900 personel TNI-Polri di 
wilayah Maluku. 

Sebagaimana diketahui. Pohon 
Torem (Manilkara kanosiensis) 
di Indonesia hanya tumbuh di 


SAUMLAKI - Yayasan Pember¬ 
dayaan Masyarakat Desa (YPMD) 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku tetap focus pada 
pelestarian bahasa dan budaya Ta¬ 
nimbar di tahun 2020. 

Hal itu diutarakan oleh Ketua 
YPMD Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku, Leunard L. Maiseka, S.I.P. 
Menurutnya YPMD Tanimbar 
selalu melihat pada dua sisi yang 
tidak bisa dipisahkan satu sama 
lain, yaitu bahasa dan budaya yang 
saling bertautan satu sama lain. 

“Kami melihat dua sisi, bahasa 
dan budaya karena mereka tidak 
bisa dilepaskan satu dari yang lain. 
Tanimbar mempunyai budaya 
yang sangat kuat sekali, kita seka¬ 
rang sudah memakai duan lolat 
sebagai slogan yang merupakan 
budaya asli Tanimbar,” kata dia. 
Maiseka pun menyarankan kepa¬ 
da Pemerintah Daerah (Pemkab) 
Tanimbar untuk memasukan pen- 
ajaran Bahasa Tanimbar dalam 
urikulum pendidikan muatan lo¬ 
kal di daerah tersebut guna upaya 
melestarikan bahasa daerah kepa¬ 
da generasi muda. Ia menyatakan 
bahwa YPMD telah memper¬ 
siapkan kurikulum bahasa Tanim¬ 
bar dalam 5 bahasa, diantaranya 
bahasa Fordata, Yamdena Timur, 


hutan Pulau Yamdena, Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Maluku. 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo¬ 
nesia (LIPI) menyatakan pohon ini 
sebagai endemik Maluku setelah 
dilakukan penelitian bertahap. 

Pohon Torem masuk kategori 
nyaris punah, karena itu, tum¬ 
buhan ini harus dibudidayakan. 
Pohon torem bukan kayu biasa 
namun kayu langka yang memi¬ 
liki karakteristik lebih bagus 
sangat kuat hingga ratusan ta¬ 
hun dan memiliki struktur serat 
yang unik dari kayu lain. (M13) 


Selaru, Seluasa dan Makatian yang 
lengkap dengan masing-masing 
alat peraga. 

“Kami sudah siapkan kuriku¬ 
lum dalam lima bahasa yang 
sesuai dengan kebutuhan dan 
sudah ada semua. Tinggal dari 
Pemkab kalau mau kita launch- 
ing, mari kita kerjasama demi 

enerasi muda Tanimbar. Karena 

alau bahasa daerah tidak dia¬ 
jarkan di sekolah, maka bahasa 
kita akan punah,” sarannya (LOl). 

II NOMOR PENTING 1 1 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


YPMD Fokus Lestarikan Bahasa dan Budaya 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















TANIMBAR RAYA 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


5 Gempa di Tanimbar Selama Seminggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorolo¬ 
gi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku 
memberikan pantauan aktivitas 
gempabumi sebanyak 5 kali sela¬ 
ma seminggu pada Jumat (10/1) 
hingga Kamis (16/1) di sekitar 
wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George R 


A. Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa 
berdasarkan magnitude terdapat 
0 kejadian gempabumi dengan 
magnitude kecil kurang dari 3,0 
SR, 5 kejadian gempabumi den¬ 
gan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 0 kejadian 
gempabumi dengan magnitude 
besar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan keda¬ 
laman terdapat 0 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman 
dangkal kurang dari 60 km, 5 


kejadian gempabumi dengan 
kedalaman menengah diantara 
60 hingga 300 km dan 0 kejad¬ 
ian gempabumi dengan kedala¬ 
man diatas 300 km serta tidak 
ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang 
terjadi para periode tersebut 
didominasi oleh gempabumi 
dengan kedalaman menen¬ 
gah. Pada umumnya gempabu¬ 
mi yang terjadi di sekitar Laut 


Banda terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang 
diduga bersumber dari akti¬ 
vitas zona subduksi di Sela¬ 
tan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia 
Australia yang menunjam ter¬ 
hadap Lempeng Benua Eurasia. 
Sedangkan untuk gempabumi 
dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOl) 


BPS Ajak Ikuti Sensus Penduduk 2020 


SAUMLAKI - Kepala Badan 
Pusat Statistik (BPS) Maluku 
Tenggara Barat (MTB), Barbali- 
na W. Ch. Masela, SE meminta 
seluruh masyarakat di Kepulau¬ 
an Tanimbar untuk mengiku¬ 
ti pendataan sensus penduduk 
(SP) guna mendapatkan angka 
ril di tahun 2020. 

Menurutnya Sensus penduduk 
2020 yang akan dilakukan dengan 
pencacatan data diri secara online 
pada 15 Februari hingga 31 Maret 
dengan cara mengakses laman re¬ 
smi sensus.bps.go.id atau terima 
kedatangan petugas pada tanggal 
1 hingga 31 Juli 2020. 

“Sensus penduduk itu kita men¬ 
catat semua yang ada di wilayah 
republik Indonesia, termasuk 
di Kepulauan Tanimbar. Sensus 
tahun 2020 ini beda dengan se- 
sus sebelumnya karena kami gu¬ 
nakan metode kombinasi antara 
Kementerian Dukcapil dengan 


BPS, untuk itu saya harap semua 
masyarakat Tanimbar bisa men¬ 
gambil bagian mendukung sen¬ 
sus itu,” paparnya. 

Barbalina menambahkan bahwa 
fase pengumpulan data SP 2020 
terdiri dari tujuh tahapan, yang 
terdiri dari tahap koordinasi 
dan konsolidasi, penyiapan basis 
data kependudukan, pendataan 
mandiri, penyusunan daftar pen¬ 
duduk, pemeriksaan daftra pen¬ 
duduk, verifikasi lapangan dan 
pencacahan lapangan. 

“Kalau dulu dari tahun 2010 
sebelumnya BPS itu jalan daft¬ 
arnya kosong dan kami data dari 
rumah ke rumah. Tetapi di tahun 
ini kita pakai data dukcapil yang 
dikirim dari dirjen dukcapil ke 
semua BPS di seluruh kabupat¬ 
en dan kota dengan tujuh proses 
bisnis atau tujuh tahapan yang 
kita harus lalui untuk sensus 
penduduk ini,” tambahnya. (LOl) 


BPOM Ambon dan Tanimbar Bebas Korupsi 


AMBON - Dalam rangka 
perkuatan komitmen bersama 
melaksanakan Reformasi Bi¬ 
rokrasi (RB) secara konsisten dan 
mewujudkan pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM), Balai POM 
di Ambon dan Kantor BPOM di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
Maluku melaksanakan kegiatan 
Pencanangan dan Penandatanga¬ 
nan Komitmen Bersama dalam 
Membangun Zona Integritas WBK 
WBBM BPOM di Lingkungan 
BPOM Provinsi Maluku Tahun 
2019, Senin (10/6). 

Dalam sambutannya. Kepala 
Balai POM di Ambon Dra. Hari- 
ani, Apt menekankan agar seluruh 
jajaran Balai POM di Ambon ber¬ 
peran aktif dalam mengimple¬ 
mentasikan reformasi birokrasi 
dan mewujudkan zona integritas 


sebagai kontribusi nyata untuk 
mewujudkan pemerintah yang 
bersih, akuntabel dan berkinerja 
tinggi; pemerintah yang efektif 
dan efisien, serta pelayanan publik 
yang baik dan berkualitas. 

Bersama dengan Kepala Kantor 
BPOM di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar dan seluruh jajaran 
pegawai di lingkungan BPOM 
Ambon dan Kantor BPOM Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar 
dilakukan penandatangan Komit¬ 
men Bersama Pembangunan Zona 
Integritas WBK/WBBM. 

Pada kesempatan yang sama, 
masih dalam suasana hari raya 
idul fitri di gunakan oleh seluruh 
warga BPOM di Maluku un¬ 
tuk saling bermaafan dan seka¬ 
ligus mengantar CPNS kantor 
BPOM Kepulauan Tanimbar 
untuk melaksanakan tugas di 
tempat yang baru setelah 2 bu¬ 
lan melaksanakan magang. (R17) 



Monitoring Polmas di Lauran dan Wowonda 



SAUMLAKI - Korbinmas Baha- 
rkam Polri Kombes Pol Andi Heru 
Santoso, ST.MK., S.H., M.H.,ber- 
sama rombongan dari Korbinmas 
Barharkam, Lemdiklat, dan JICA 
lakukan monitoring melalui kun¬ 
jungan kerja di Desa Lauran dan 
Wowonda, Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel), Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar pada Rabu (15/1) 
pukul 14:00 WIT. 

Kunjungan kerja ini dilakukan 
untuk melihat situasi Desa Lauran 
dan Wowonda dan 3 Pilar yang tel¬ 
ah terbentuk di 2 desa tersebut. 

Kedatangan tim Monitoring Pol¬ 
mas disambut dengan tarian - tar- 
ian adat dan sambutan selamat 
datang oleh Tua - tua adat Desa 
Wowonda serta penggalungan syal 
tais oleh Kepala Desa Lauran, Ma¬ 
ria Vanny Masela dan Pjs. Kepala 
Desa Wowonda, Benjamin Kore. 

Dalam sambutannya dalam ke¬ 
giatan, ketua Tim Anjak Korbin¬ 
mas Baharkam Polri Kombes Pol 
Andi Heru Santoso mengung¬ 
kapkan Bhabinkamtibmas dan 
Bhabinsa merupakan tulang pung¬ 
gung untuk tim JICA. 

Ia mengapresiasi warga Lauran 
dan Wowonda karena miliki se¬ 
mangat yang luar biasa dalam men¬ 
dukung semua tugas dan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Kasat Bin- 
mas. Kapolsek dan Bhabinkam¬ 
tibmas serta Babinsa dari Kodim 
Saumlaki sehingga desa tersebut 
selalu aman terkendali. 

“Pelanggaran ataupun kejaha¬ 
tan yang terjadi di desa dapat 
diselesaikan secara musyawarah 
antara kepala Desa Wowonda, 
Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa. 
Segala permasalahan bisa disele¬ 
saikan dengan adanya 3 pilar yang 
siap sedia selama 24 jam,” ujar 
dia dalam tatap muka tim Polmas 
bersama perangkat Desa dan mas¬ 
yarakat Desa Wowonda di Aula 
Kantor Kepala Desa tersebut. 

Dijabarkan kerjasama pihaknya 
dengan Polisi Jepang melalui JICA 
yang sesuai dengan MOU selama 20 
tahun telah memberikan hasil yang 
luar biasa. “Saya berharap agar apa 


yang sudah diterima pada saat pela¬ 
tihan di Bekasi agar diimplementa¬ 
sikan di desa, dan semoga dengan 
semangat yang dimiliki oleh warga 
desa Wowonda menjadi motivasi 
dalam membangun,” tutup dia. 

Hal ini dilanjutkan dengan pen¬ 
jabaran National Expert JICA oleh 
Purnawirawan Kombes Pol Dra. 
Tiktik Rustika yang mrngungkap- 
kan sejak berpisahnya Polisi den¬ 
gan TNI maka ada budaya yang 
perlu ditingkatkan oleh kepoli¬ 
sian yaitu pendekatan terhadap 
masyarakat sehingga adanya ker¬ 
jasama dengan kepolisian Jepang 
untuk meningkatkan diri kepada 
masyarakat dahulu disebut dengan 
Polmas dan sekarang disebut se¬ 
bagai Bhabinkamtibmas. 

“Kepolisian Jepang ingin mem¬ 
bantu kepolisian Indonesia melalui 
lembaga JICA, dengan meningkat¬ 
kan kepercayaan masyarakat terha¬ 
dap kepolisian serta meningkatkan 
kapasitas kepolisian. Peningkatan 
kualitas kepolisian melalui Pelati¬ 
han sebagi pilot project di bekasi 
dan akan dilaksanakan sampai 
dengan tahun 2022,” tutup dia. 

Selanjutnya Kepala Desa Wowon¬ 
da dalam sambutannya member¬ 
ikan apresiasi kepada kepolisian 

S selalu sigap menjalankan 
:ibmas di desa tersebut. 

“Sebab situasi kamtibmas sebe¬ 
lum adanya Bhabinkamtibmas 
dan Bhabinsa dimana jika terja¬ 
di kasus maka warga walaupun 
tengah malam akan tetap mel¬ 
aporkan masalah, dan setelah ada 
Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa 
segala masalah ataupun kasus 
dapat diselesaikan dengan cepat,” 
jelas dia. 

Hadir pula dalam kegiatab terse¬ 
but Kasubdit Bhabinkamtibnas 
Dit. Binmas Polda Metro Jaya 
AKBP IGM Sali Pudja Wijaya, S.E; 
Waka Polres MTB Kompol Lode- 
vicus Tethool, S.H., M.H; Kasat 
Lantas Polres AKP J. D. Baumasse, 
S.Sos; Kapolsek Saumlaki IPTU 
A. R. Bana, S.Sos; Bhabinkamtib¬ 
mas 2 Desa; Babinsa 2 Desa; dan 
perwakilan masyarakat. (Mil)) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















04 sfeLcglemmunlkiiii 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Lokalisasi Tanjung Batu Merah Siap Ditutup 



JAKARTA - Persiapan penutupan 
lokalisasi Tanjung Batu Merah 
(TBM) telah rampung. Berbagai 
persiapan termasuk koordina¬ 
si dengan Menteri Sosial RI yang 
berlangsung, Rabu (15/1) siang di 
Kantor Kementerian Sosial RI juga 
mendapat respon positif. 

Di depan Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy, Ment¬ 
eri Sosial, Juliari Piter Batubara 
menegaskan, Kementerian Sosial 
siap memberikan uang pember¬ 
dayaan kepada para PSK tanjung 


batu merah masing-masing sebe¬ 
sar 6 (enam) juta rupiah. 

Seperti diketahui, salah satu ala¬ 
san tertundanya penutupan loka¬ 
lisasi TBM dikarenakan belum 
terealisasinya anggaran pember¬ 
dayaan bagi para PSK yang akan 
dipulangkan yang nantinya akan 
disalurkan secara langsung ke¬ 
pada para PSK melalui rekening 
masing-masing. 

“Di depan Walikota Ambon, 
Saya sudah perintahkan Kepala 
Biro Keuangan Kementerian So- 


sial agar segera memasukan surat 
permohonan pencairan agar saya 
tanda tangani. Saya minta untuk 
besok sudah harus saya tanda 
tangani, agar segera dicairkan, 
agar penutupan lokalisasi tan¬ 
jung batu merah secepatnya bisa 
dilakukan,” tambahnya. 

Mengingat pembacaan deklara¬ 
si dihadapan pihak Kementerian 
menjadi salah satu poin penting 
dalam penutupan lokalisasi TBM, 
pihak Kementerian Sosial berjan¬ 
ji akan segera merencanakan ke¬ 


datangan mereka ke Ambon. 

Suasana Pertemuan Walikota 
Ambon, Richard Louhenapessy, 
bersama Menteri Sosial ber¬ 
langsung penuh kekeluargaan. 
Bahkan untuk menghargai ke¬ 
datangan Walikota Ambon, 
Menteri Sosial secara langsung 
memerintahkan semua staf yang 
berkaitan dengan penutupan lo¬ 
kalisasi segera bertindak, terma¬ 
suk persiapan pencairan biaya 
pemberdayaan PSK. 

Selain uang pemberdayaan, Ke¬ 
menterian Sosial juga akan mem¬ 
berikan Pendampingan bagi para 
PSK, jika ingin memulai usaha 
atau kewirausahaan. 

“Jadi bukan saja memberikan 
uang pemberdayaan, kita juga 
akan melakukan pendampin¬ 
gan dan pelatihan bagi mereka, 
agar mereka nantinya jika sudah 
pulang ke kampung halaman, ti¬ 
dak kembali lagi menjadi PSK,” 
ungkap Menteri Sosial. 

Walikota Ambon, Richard 
Louhenapessy dalam pertemuan 
tersebut mengungkapkan. Pe¬ 
merintah Kota Ambon sudah 
sangat siap untuk memulangkan 
para PSK ke kampung halamann¬ 
ya masing-masing. 

“Pemkot Ambon siap menang¬ 
gung tiket pesawat bagi para PSK 
yang akan kembali ke kampung 
halamannya, dan akan di kawal 
atau didampingi oleh staf Pem¬ 
kot Ambon dari Dinas Sosial dan 
Satpol PP,” kata Walikota.. (K02) 


Gubernur Serahkan DPA APBD 2020 


AMBON - Gubernur Maluku, Ir¬ 
jen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail 
menyerahkan Dokumen Pelak¬ 
sanaan Anggaran (DPA) APBD 
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 
2020 kepada Kepala OPD Provinsi 
Maluku dan penandanganan Per¬ 
janjian Kerjasama (PK), bertempat 
di Ruang Rapat Lantai VI, kantor 
Gubernur Maluku, Selasa (7/1). 



Turut hadir. Penjabat Sekretaris 
Daerah Maluku, Kasrul Selang, Ket¬ 
ua DPRD Provinsi Maluku, Lucky 
Wattimury, Rektor Unpatti, M.J. 
Saptenno, Kepala Bappeda Provinsi 
Maluku, Djalaludin Salampessy dan 
seluruh Pimpinan OPD SKPD. 

Gubernur menegaskan, perlu pe¬ 
rubahan pola pikir aparat Pemer¬ 
intah Daerah Provinsi Maluku dari 
semula yang berorientasi pada ang¬ 
garan harus menjadi orientasi pada 
hasil atau outcome. 

Apabila orientasi perubahan pola 
pikir bisa berjalan cepat, maka 
semua target kinerja dapat tercapai. 

Selain itu, dibutuhkan kemam¬ 
puan kolaborasi antar sesama OPD, 
saling bersinergi, berkomunikasi 
dan semua bergerak sesuai tupoksi 
masing masing. 

Tunjukan bahwa kita beker¬ 
ja dan berikan hasil yang terbaik 
untuk masyarakat, buat mas¬ 
yarakat merasakan benar pemba¬ 
ngunan yang kita kerjakan. (POl) 


Gubernur Minta ASN Kian Disiplin 


AMBON - Gubernur Maluku, Ir¬ 
jen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, 
memimpin Apel Perdana PNS 
pasca Libur Natal dan Tahun Baru 
2019 yang bertempat di Lapangan 
Merdeka, Senin (6/1). 

Bertindak sebagai komandan 
Apel, Penjabat Sekretaris Daerah 
Maluku, Kasrul Selang. Apel terse¬ 
but dihadiri oleh seluruh aparatur 
sipil negara (ASN) masing-mas¬ 


ing satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) di pemprov Maluku. 

Dalam arahannya Gubernur 
menegaskan. Aparatur Sipil 
Negara (ASN) harus mening¬ 
katkan disiplin untuk men¬ 
capai target kinerja yang leb¬ 
ih baik pada tahun 2020. Hal 
tersebut disampaikan Guber¬ 
nur yang bertindak sebagai 
Pembina Apel bersama. (POl) 


Bi^iad Malra dan M^pi Bahas Pembangunan 


LANGGUR - Bupati Kabupat¬ 
en Mappi, Kristosimus Yohanes 
Agawemu bersama Ibu, bertat¬ 
ap muka dengan Bupati Maluku 
Tenggara, M. Thaher Hanubun 
bersama Pimpinan OPD Kab. Ma¬ 
luku Tenggara di Ruang Kerja Bu¬ 
pati Malra. 

Dalam pertemuan tersebut. Bu¬ 
pati Mappi Kristosimus Yohanes 
Agawemu memberikan gambaran 
seputar pembangunan yang telah 
berlangsung di Mappi dari berb¬ 
agai sektor dan Beliau minta ilmu 
dari Pemerintah Daerah Maluku 
Tenggara terkait sektor pariwisa¬ 
ta dan perikanan. Menurut Be¬ 
liau, masih harus banyak belajar 
dari Pemda Malra khusus sektor 
Pariwisata dan Perikanan, karena 
masih ada ruang di Mappi guna 


pengembangan ke-dua sektor 
tersebut. Langgur, Rabu (8/1) 

Bupati Maluku Tenggara, M. 
Thaher Hanubun dalam hal ini 
menggambarkan kehidupan 

Orang Kei terutama dalam meng¬ 
hargai kaum perempuan. Beliau 
menambahkan. Pembangunan di 
Maluku Tenggara diprioritaskan 
pada sektor perikanan dan pari¬ 
wisata. Dia menambahkan, di 
Malra juga dibentuk KMHA (Ke¬ 
satuan Masyarakat Hukum Adat). 
Bupati juga jelaskan soal kendala 
yang terjadi di Malra terkait trans¬ 
portasi penerbangan. 

Pada kesempatan tersebut, Pj. 
Sekda dan Pimpinan OPD ikut 
menjelaskan hasil dan program 
kerja dari masing-masing OPD 
di Maluku Tenggara.. (K06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




































MALUKU RAYA 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - JANUARI 2019 


05 ^ILsUceinmiuiIkiDi 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

9 Januari 

20.00 WIT 

9 Januari 

22.00 WIT 

TU AL-DOBO-TIM1KA-AG ATS-M E R AU KE (P P) 




SENIN 

20 Januari 

05.00 WIT 

20 Januari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

15 Januari 

03.00 WIT 

15 Januari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

25 Januari 

10.00 WIT 

25 Januari 

13.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

2 Januari 

18.00 WIT 

2 Januari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

16 Januari 

18.00 WIT 

16 Januari 

22.00 WIT 





MINGGU 

5 Januari 

18.00 WIT 

5 Januari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

19 Januari 

18.00 WIT 

19 Januari 

22.00 WIT 




Gubernur Sambut Kedatangan MV Boudicca 



jen Pol (Purn) Murad Ismail men¬ 
yambut kedatangan kapal Pesiar 
MV. Boudicca yang membawa ratu¬ 
san wisatawan dari berbagai negara 
di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, 
Minggu (19/1). 

Kapal berbendera Bahamas itu, 
berlabu di Pelabuhan Yos Sodarso 
Ambon, tepat pukul 07.00 WIT 
dan rencananya akan berada di 
Ambon selama sembilan jam. 


Kapten Kapal, pesiar Boudicca, Mi- 
kael Per-Erik Degerlund dengan 
mengalungkan syal bernuansa tenun 
khas Maluku ke leher sang kapten. 

Kapten Kapal asal negara Fin¬ 
landia itu, kemudian berjabat tan¬ 
gan dengan gubernur dan bertukar 
cinderamata. Keduanya, kemudian 
sarapan pagi bersana di salah satu 
restoran kapal berlantai delapan itu. 

Usai sarapan, didampingi Kapten 


Degerlund, Gubernur berkeliling 
melihat dari dekat setiap ruangan 
kapal yang memiliki fasilitas berupa 
mall, bar, kolam renang, restoran dan 
beberapa fasilitas menarik lainnya. 

Dalam sambutannya, mantan 
Komandan Korps Brimob Pol¬ 
ri ini menyampaikan ucapan se¬ 
lamat datang. “Saya atas nama 
masyarakat Maluku mengucapkan 
selamat datang sekaligus merasa 
bangga atas kunjungan para tamu 
sekalian ” kata gubernur. 

Para tamu, pinta gubernur, diharap¬ 
kan dapat berkunjung dan menikmati 
berbagai objek wisata di pulau Ambon 
sekaligus dapat mencoba berbagai 
kuliner rempah khas Maluku. 

“Semoga saudara- saudara para 
tamu dapat menikmati perjala¬ 
nan selama di Ambon dan ber¬ 
belanja oleh-oleh khas Maluku 
untuk dibawa pulang dan dapat 
diberikan kepada keluarga dan 
sanak saudara di tempat masing 
masing,” ungkap gubernur. 

Gubernur juga berharap, para 
tamu yang saat ini mengunjungi 
Maluku, fliususnya Kota Ambon, 
dapat menceritakan kondisi Malu¬ 
ku yang indah, dan ikut mempro¬ 
mosikannya kepada para kerabat di 
masing masing negara asal. 


Sesuai jadwal kegiatan Kapal MV. 
Boudicca dan para wisatawannya 
akan disuguhi dengan tour becak, 
tour budaya Ambon dan tour jela¬ 
jah Ambon. 

Selian gubernur, hadir pada ke¬ 
sempatan itu. Penjabat Sekretaris 
Daerah Maluku, Kasrul Seliang, 
Wakil Walikota Ambon , Syarif 
Hadler, Plt Kepala Dinas Pariwisa¬ 
ta Provinsi Maluku, Marcus Pat- 
tinama. Kepala Dinas Pariwisata 
Kota Ambon, Munawar Sjaukana 
Sofyan Rustam Hayat, Kepala Di¬ 
nas Perhubungan Provinsi Malu¬ 
ku, Ismail Usemahu. 

Sebelum ke bertolak ke Ambon, 
Kapal Pesiar MV. Boudicca juga 
telah menyinggahi sejumlah pela¬ 
buhan di Australia diantaranya, 
Broome- Kimberleyt, Fremantle- 
Pers, Albany, Kangaroo Island, Mel- 
bourne, Hobart, Sydney, Brisbane, 
Townsville dan Cairns. 

Selain itu. Kapal tersebut meny¬ 
inggahi sejumlah daerah di Pap¬ 
ua Nugini yaitu Alotau, Madang 
dan Wewak. Dan setelah dari 
Ambon, kapal pesiar ini akan 
melanjutkan perjalanan menuju 
Pulau Komodo di Nusa Tenggara 
Timur dan selanjutnya berakh¬ 
ir di Pelabuhan Beno, Bali. (POl) 


Tim Bank Dunia Temui Wabup Malra 


Taliabu Milik 2 Puskesmas Status Utama 


TUAL - Dalam rangka memban¬ 
gun Kabupaten Maluku Tenggara 
perlu dilaksanakan kemitraan den¬ 
gan berbagai pihak salah satunya 
pertemuan Wakil Bupati Maluku 
Tenggara Petrus Beruatwarin bersa¬ 
ma Tim Bank Dunia (World Bank). 

Wakil Bupati Maluku Tenggara, 
Petrus Beruatwarin dalam tatap 
muka dengan Tim dari Bank Dunia 
(World Bank), belangsung dalam ru¬ 
ang kerj a Wabup Malra, Sabtu (18/1). 
Pada kesempatan tersebut Wakil 
Bupati Maluku Tenggara, Petrus 
Beruatwarin! menjelaskan kondisi 
geografis serta demografi wilayah 
Malra yang menurut data Maluku 
Tenggara, bahwa luas wilayahnya ± 
4.212,54 km^ yang terdiri dari luas 
Daratan : ± 1.031,81 km^ dan luas 
Lautan : ± 3.180,73 km^. 

Lebih lanjut. Wakil Bupati menjelas¬ 
kan bahwa Pulau Nuhu Yut (Pulau 
Kei Besar) Kabupaten Maluku Teng¬ 
gara Telah Ditetapkan Sebagai Sali 
Satu Pulau-Pulau Kecil Terluar Yang 
Ditetapkan Dalam Keputusan Presi¬ 
den Nomor 6 Tahun 2017, Sehingga 
Arah Pembangunan Harus Diarah¬ 
kan Kesana. Menurutnya Kabupaten 
Maluku Tenggara juga termasuk da¬ 
lam Kawasan Perbatasan Negara yang 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden 


No. 33 Tahun 2015 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perbatasan Neg¬ 
ara di Provinsi Maluku, yang disam¬ 
paikan P. Beruatwarin sudah tentu 
konsisten dengan RPJMN dan Pro¬ 
gram Presiden Jokowi yaitu memba¬ 
ngun Indonesia dari pinggiran. 

Selanjutnya, penjelasan secara 
teknis oleh beberapa OPD diantara¬ 
nya terkait Perikanan oleh Kepala 
Dinas Perikanan, Dinas PUPR dan 
Bappeda Maluku Tenggara. Pada ke¬ 
sempatan pihak Bank Dunia sendiri 
juga menyampaikan telah melihat 
langsung pembangunan di Maluku 
Tenggara khususnya dari segi infra¬ 
struktur, transportasi dari Ambon ke 
Maluku Tenggara guna Pengemban¬ 
gan sektor pariwisata di Malra. 

Tim World Bank terdiri dari Tim 
Infrastruktur dan Tim Lingkungan 
Hidup diantaranya : Ahmad Bai- 
haki (Sen Oceans Specialist World 
Bank), David Wignall (Seaport), 
Biju Ninan (World Bank), Ranjit 
Lamecol (World Bank), R. J. Lino 
(World Bank) dan Harris Lino (Di¬ 
rektur Penussa).Pihak Bank Dunia 
merespon baik segala usaha dan 
kerja keras Pemerintah Kabupaten 
Maluku Tenggara dan siap memban¬ 
tu Pemerintah Daerah Malra demi 
kesejahteraan masyarakat. (K06) 


BOBONG - Setelah tim surveyor 
akreditasi dari Kemenkes RI selama 
beberapa pekan di tujuh Kecamatan 
pada Desember lalu melakukan sur¬ 
vei. Akhirnya, tim tersebut menetap¬ 
kan 4 puskesmas dan 1 rumah sakit 
terakreditasi dengan nilai yang sangat 
memuaskan. Dari keempat puskes¬ 
mas yang dinilai dengan status utama 
yang sangat memuaskan dan sisanya 
berstatus madya dalam penilaian. 

Hal ini diungkapkan Kadis Kes¬ 
ehatan Kuraysia Marsaoly, kepada 
sejumlah media, bahwa keempat 
puskesmas tersebut yaitu Pusk¬ 
esmas Kecamatan Taliabu Timur 
Selatan (Loseng), Puskesmas Ke¬ 
camatan Taliabu Barat Laut (Ngge- 
le). Puskesmas Kecamatan Taliabu 
Utara (Gela) serta Kecamatan Talia¬ 
bu Timur (Samuya)."Keempat pusk¬ 
esmas tersebut telah memenuhi 
standar pelayanan, sehingga dengan 
status yang diberikan membuat ak- 
tifitas pelayanan di masing masing 
Puskesmas semakin baik dan ber- 
mutu,”katanya. 

Dari empat puskesmas tersebut 
dinilai lulus, dua diantaranya lulus 
dengan status utama ykani puskes¬ 
mas Samuya dan Nggele, sedang¬ 
kan pusksesmas Losseng status¬ 
nya Madya, serta Gela statusnya 


Dasan’Dengan adanya dua puskes¬ 
mas yang berstatus utama itu tidak 
membuat kami bangga, sebagaimana 
pesan dari Bupati dan Wakil, tetapi 
harus dipertahankan dan melakukan 
pembenahan, begitu juga dengan 
status dasar dan madya merupakan 
kekurangan kami dari Dinkes dalam 
memberikan pemahaman. Namun, 
semua akan terus diperbaiki apa 
yang kurang,”tandasnya. 

Dirinya mengucapkan kepada 
seluruh komponen lintas sektoral 
yang telah ikut membantu dalam pe¬ 
nilaian baik para kades, camat sam¬ 
pai tim dari provinsi. Bahkan, dirinya 
mengucapkan terima kasih tak terh- 
ingga kepada Bupati dan wakil bupa¬ 
ti serta komponen ASN yang telah 
terlibat dalam penilaian ini. (K 16) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Walikota Kupang Terima Piagam Kemenag 



\ 

KUPANG 

Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, 
MH menerima Piagam Penghar¬ 
gaan Kementerian Agama Repub¬ 
lik Indonesia atas kontribusinya 
dalam pengembangan pendidikan 
agama dan keagamaan di Kota 
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur pada acara Malam Tasyak- 
uran dalam rangka memperingati 
Hari Amal Bhafci ke-74 Kement¬ 
erian Agama Republik Indonesia 
tahun 2020, hari ini, Kamis (16/1) 
di Auditorium H. M. Rasjidi Ge¬ 
dung Kementerian Agama Repub¬ 
lik Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 
6 Jakarta Pusat. 

Piagam tersebut ditandatangani 
dan diserahkan langsung oleh 
Menteri Agama Republik Indone¬ 
sia (RI), Jenderal TNI (Purn.) H. 
FachruI Razi. Wali Kota Kupang 
hadir diantara para kepala daerah 
se-Indonesia lainnya untuk me¬ 
nerima piagam penghargaan dari 
Menteri Agama RI. 

Dalam pidatonya. Menteri Ag¬ 
ama Republik Indonesia, Jender¬ 
al TNI (Purn.) H. FachruI Razi 
menyebutkan bahwa Wali Kota 
Kupang menghibahkan tanah sel- 


rumah atau tempat i 
umat Buddha di Kota Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
“Padahal beliau agamanya bukan 
Buddha, tapi beliau menghibah¬ 
kan 942m^ tanah untuk rumah 
ibadah Buddha di Kota Kupang. 
Hal ini sangat kami hargai, bukan 
tentang angkanya namun adanya 
kepedulian,” kata Menteri. 

Dalam siaran pers sebelumnya yang 
dikeluarkan Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan Sekretari¬ 
at Daerah Kota Kupang nomor 15/ 
PKP.015/1/2020 tanggal 14 Januari 
2020 lalu menyebutkan bahwa Wali 
Kota Kupang diundang melalui surat 
Kementerian Agama RI di Jakarta 
nomor B-02/WMA/HM/01/2020 
tanggal 13 Januari 2020 yang ditan¬ 
datangani oleh Wakil menteri Ag¬ 
ama, Zainut Tauhid Sa’adi. 

Penghargaan yang diterima Wali 
Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. 
Riwu Kore, MM, MH tentu men¬ 
jadi kebanggaan Pemerintah dan 
masyarakat Kota Kupang sebagai 
bukti kepedulian Pemerintah 
Daerah terhadap umat beragama 
di Kota Kupang tanpa membe- 


Ajak Mahasiswa Bangun Sulsel 


MAKASSAR - Salah satu hal 
yang diharapkan dari persatuan 
alumni mahasiswa luar negeri 
kepada negara asal adalah trans¬ 
fer ilmu dan pengetahuan, serta 
membangun bangsanya sendiri. 
Tentunya, berbekal ilmu, pen¬ 
galaman, dan wawasan yang mer¬ 
eka dapatkan di luar negeri. 

Salah satu persatuan alumni yang 
diharapkan memberikan kontribu¬ 
si besar adalah Persatuan Alumni 
dari Jepang (Persada). Di Sulsel, 
anggotanya berjumlah 200-an 
orang. “Organisasi kita organisasi 
besar yang memiliki disiplin ilmu. 
Saya yakin, kalau kita sinergi, kom¬ 
pak dan bersatu, ini merupakan 
kekuatan besar bagi kita,” kata Ket¬ 
ua Umum Persatuan Alumni dari 
Jepang Sulsel, Prof HM Nurdin 
Abdullah, di sela-sela silaturahmi 
Persada, Minggu (19/1) 

Gubernur Sulsel, yang merupa¬ 
kan alumni magister dan doktoral 
Kyushu University Jepang ini me¬ 
minta agar para anggota mem¬ 
berikan kontribusi dalam bentuk 
masukan dan pemikiran untuk 
percepatan pembangunan di Sul¬ 
sel. Ia sebagai pemimpin membu¬ 
tuhkan hal tersebut. Sinergi dan 
support dari berbagai elemen. 


Nurdin menyampaikan, Jepang 
adalah sebuah negara yang me¬ 
mentingkan pembangunan dan 
pembentukan karakter manusia, 
termasuk mahasiswa yang bela¬ 
jar di Negeri Matahari Terbit ini. 
“Saya berharap ini bisa kita tu¬ 
larkan, bagaimana membangun 
karakter building masyarakat Sul¬ 
sel. Kita aplikasik^an beberapa yang 
baik di Jepang ke Sulsel,” sebutnya. 

Ia juga menyampaikan penting¬ 
nya I.OOO hari kehidupan perta¬ 
ma sebagai langkah awal memba¬ 
ngun manusia berkualitas. 

Sementara, Ketua TP PKK Sul¬ 
sel, Lies F Nurdin, mengharapkan 
agar Persada Sulsel silaturahmin¬ 
ya semakin erat dan jaya. “Semo¬ 
ga Persada semakin sukses, jaya 
dan persaudaraannya semakin 
erat,” harap alumni Magister Per¬ 
ikanan Kyushu University ini. 

Ia menyajikan menu masakan 
tradisional Sulsel dan Jepang 
pada peserta yang hadir. 

Salah seorang alumni, Muhammad 
Ikram Idris, menilai, kegiatan sila¬ 
turahmi ini sangat bermanfaat. Selain 
mempertemukan dengan alumni lain, 
juga sebagai ajang menyampaikan 
gagasan atau pemikiran secara efek¬ 
tif untuk kemajuan Sulsel. (P06) 


da-bedakan agama manapun. 

“Saya bersyukur dan bangga tel¬ 
ah menerima piagam penghargaan 
ini. Atas nama Pemerintah dan 
masyarakat Kota Kupang, saya 
sampaikan terima kasih kepada 
Bapak Menteri atas piagam peng¬ 
hargaan yang telah dianugerah¬ 
kan kepada kami. Ini merupakan 
keberhasilan kita semua. Pemer¬ 
intah dan masyarakat yang bahu 
membahu dalam menjaga serta 
melestarikan kerukunan dan ke¬ 
harmonisan hidup antar umat be¬ 
ragama di Kota Kupang,” ujar dia. 

Pemerintah Kota Kupang demi 
terwujudnya visi dan misi, khusus¬ 
nya misi ke-6 yakni ‘Membangun 
Kota Kupang sebagai Rumah 

Besar Persaudaraan dan ker¬ 
ukunan Lintas SARA’ atau Misi 
Kupang Rukun dan Aman, terus 
berusaha menciptakan serta mele¬ 
starikan keharmonisan kehidupan 
antar umat beragama dengan 
menjamin dan memfasilitasi kebe¬ 
basan beribadah para umat berag¬ 
ama di Kota Kupang. 

Berbagai kegiatan lintas kea¬ 
gamaan yang telah Pemerintah 
Kota Kupang fasilitasi dari tahun 
ke tahun antara lain seperti per¬ 
ayaan natal bersama masyarakat 
kurang mampu, kegiatan orang 
muda Katholik, Lomba Pespara- 
ni Tingkat Kota Kupang, pelak¬ 
sanaan pawai ogoh-ogoh dalam 
rangka perayaan hari raya Nyepi 
umat Hindu di Kota Kupang, dan 
masih banyak kegiatan lainnya. 

Sedangkan, dalam bidang pendi¬ 
dikan agama, tahun 2019 Pemer¬ 
intah Kota Kupang menetapkan 
sebanyak 16 formasi Jabatan Guru 
Agama dalam Seleksi Calon Pega¬ 
wai Negeri Sipil (CPNS) Pemerin¬ 
tah Kota Kupang tahun anggaran 


2019 yang terdiri dari 1 formasi 
guru agama Hindu, 5 guru agama 
islam, 4 guru agama Katholik dan 
6 guru agama Protestan. 

September 2019 lalu. Wali Kota 
Kupang meresmikan Kelurahan 
Fatubesi sebagai Kampung Ker¬ 
ukunan di Kota Kupang yang 
digagas oleh Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) Kota 
Kupang dan mendapat Dukungan 
dari Kementerian Agama Repub¬ 
lik Indonesia. Adanya kampung 
kerukunan tersebut merupakan 
cerminan dan indikasi sekaligus 
harapan bahwa kerukunan dan 
keharmonisan antar umat berag¬ 
ama di Kota Kupang tetap terjaga 
serta terjalin baik meskipun mas¬ 
yarakatnya majemuk dan terdiri 
dari beragam Suku, agama dan ras. 

Dalam acara peresmian kam¬ 
pung kerukunan tersebut Wali 
Kota Kupang berkesempatan me¬ 
nerima piagam penghargaan yang 
diberikan oleh Menteri Agama RI 
kepada Wali Kota Kupang sebagai 
Kepala Daerah yang telah ber¬ 
partisipasi mendukung program 
moderasi beragama dan pengua¬ 
tan fungsi penyuluh agama. 

Tahun 2018, Kota Kupang ma¬ 
suk dalam 10 besar sebagai Kota 
dengan skor Indeks Toleransi ter¬ 
tinggi berdasarkan Survey Indeks 
Kota Toleran di 94 kota seluruh 
Indonesia yang dilaksanakan oleh 
SETARA Institute. Komposisi 
penduduk menjadi salah satu para 
meter dalam mengukur indikator 
toleransi karena berkenan dengan 
tingkat kompleksitas tata kelola 
keragaman di kota. 4 variabel se¬ 
bagai alat ukur dalam survey terse¬ 
but antara lain regulasi pemerin¬ 
tah, tindakan pemerintah, regulasi 
sosial dan demografi agama. (^K04) 


Pemprov Sulsel Dukung Perakitan Pesawat 


MAKASSAR - Gubernur Sulsel 
Prof HM Nurdin Abdullah, mem¬ 
berikan bantuan mesin kepada 
Haerul, perakit pesawat terbang asal 
Kabupaten Pinrang. Gubernur bah¬ 
kan siap memfasilitasi Haerul, jika 
ingin melanjutkan pendidikan di 
bidang pembuatan pesawat terbang. 

“Mesin seperti apa yang dibutuh¬ 
kan? tanya Nurdin Abdullah kepa¬ 
da Haerul, perakit pesawat terbang 
asal Pinrang, saat bertemu di Hotel 
Claro Makassar, Jumat (17/1). 

“Mesin merek Yamaha yang 
lOOOc Pak,” jawab Haerul. 

“Ok kita akan belikan mesin, satu 
cukup ya, yang lOOOc ya,” kata gu¬ 
bernur melanjutkan. 


Selain itu. Gubernur Sulsel juga 
akan memfasilitasi Haerul untuk 
bersekolah, meningkatkan ke¬ 
mampuan dan pemahaman ten¬ 
tang pesawat. 

“Kalau mau kita akan sekolahkan 
juga nanti, ya. Karena ini tidak bisa 
di kira-kira, harus ada kepastian, 
karena ini di udara,” jelas mantan 
Sekjen Apkasi Indonesia ini. 

Sebelumnya, Gubernur Sulsel 
mendukung penuh seluruh anak 
muda yang memiliki kreativitas 
seperti perakit pesawat terbang ini. 
“Jadi kita apresiasi. Ini kreasi anak- 
anak muda, tentu dengan kreasi ini 
kita harus lebih validkan lagi kon¬ 
sepnya,” pungkasnya. (P06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















TANAH PAPUA 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gfeLcBllcemiiiimlkiLa 


Bupati Boven Digoel Meninggal Saldt Jantung 


JAKARTA - Bupati Boven Di- 
geol, Provinsi Papua, Benediktus 
Tambonop ditemukan meninggal 
dunia disebuah hotel yang berada 
di kawasan Kemayoran, Jakarta 
Pusat, Selasa 14 januari 2020, Karo 
Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Argo Yuwono mengatakan bahwa 
benar yang bersangkutan mengi¬ 
nap di hotel tersebut dan kemudian 
sakit lalu meninggal dunia (15/1). 

Brigjen Argo Yuwono menyam¬ 
paikan jasad Bupati Boven Digeol 
Benediktus Tambonop sudah diba¬ 
wa oleh keluarga untuk dipulang¬ 
kan ke Papua, “Bupati Boven Di¬ 
goel meninggal dikarenakan sakit 
jantung.” ucapnya. 

Tidak ada indikasi kekerasan 
pada Bupati Boven Digeol Ben¬ 
ediktus Tambonop dari hasil pe¬ 
meriksaan jenasah, menurut para 
saksi bahwa ia datang ke Jakarta 
untuk menghadiri acara rapat ker¬ 
ja nasional (rakernas) dari Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI) . 

Jasad Bupati Boven Digeol sem¬ 
pat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, 
sebelum dibawa pulang oleh kelu¬ 
arga menuju Papua. 

Sebelumnya polisi melakukan 
olah TKP untuk memastikan 
Meninggalnya Bupati Boven Di¬ 
geol ini bukan dari tindak ke¬ 
kerasan, dalam olah TKP ditemu¬ 
kan obat-obatan didalam hotel 
yang menjadi tempat menginap 
Bupati Boven Digeol, temuan ini 
menguatkan bahwa Bupati Boven 
Digeol meninggal karena sakit jan- 




tung. “Ya (ramuan jamu Ihsanix),” 
kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, 
Kombes Pol Heru Novianto saat 
dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020). 

Kombes Heru belum bisa mem¬ 
beberkan secara detail kegunaan 



jamu tersebut. “Nanti kita cek ya 
(jamu Ihsanix itu),” tegas Heru. 

Kabar kematiannya Benediktus ini 
juga dibenarkan oleh Wakil Bupati 
Boven Digoel, Chaerul Anwar na¬ 
mun dirinya belum mengetahui ala- 


II 


san sebenarnya kematian Tambonop. 
“Benar, informasi meninggalnya 
bupati saya peroleh dari ajudan be¬ 
liau. Namun untuk kronologisnya 
saya belum mengetahui persis,” ujar 
Chaerul Anwar sebelumnya. (LOl) 


Pemanfaatan Dana Otsus Papua Belum Optimal 


JAKARTA - Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI Perwakilan 
Papua menyebut pemanfaatan 
dana Otonomi Khusus (Otsus) 
oleh pemerintah daerah dan ja¬ 
jarannya sejak 2001 hingga saat 
ini, belum benar-benar optimal 
dan menyentuh kepentingan 
masyarakat asli Papua (OAP). 

Hal ini dikatakan Kepala Per¬ 
wakilan BPK RI Perwakilan Pap¬ 
ua Paula S. Simatupang kepada 
wartawan usai menyerahkan 
laporan hasil pemeriksaan atas 
efektivitas penggunaan dana 
Otsus pada pemerintah Provin¬ 
si Papua dan pemerintah kabu¬ 
paten/kota di ruangan di kantor 
BPK RI, Senin (13/1). 

“Kenapa kami menyebutnya 
begitu, karena berdasarkan ha¬ 
sil pemeriksaan atas efektivitas 
penggunaan dana Otsus pada 
Pemprov Papua, masih ditemu¬ 
kan beberapa kelemahan yang 
mempengaruhi efektivitas peng¬ 
gunaan dana Otsus”. 

“Hal itu diantaranya akibat reg¬ 
ulasi terkait penggunaan dana 
sesuai amanat UU Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otsus bagi 
Papua tersebut belum sepenuhn¬ 
ya dibuat. Seperti PP, Perdasi 
maupun perdasus pendukung,” 
ucap Paula. 

Dilain pihak, sambung dia, 
Pemprov serta kabupaten dan 
kota sampai saat ini belum 


memiliki struktur pengelolaan 
dana Otsus yang memadai. Tak 
hanya itu, pengelolaan angga¬ 
rannya pun belum didukung 
sumber daya manusia (SDM) 
dengan kompetensi memadai. 

“Lalu perencanaan dan pen¬ 
galokasian anggaran penggu¬ 
naan dana Otsus itu, belum juga 
seluruhnya memadai. Terakhir 
pencairan dana Otsus kadang 
terlambat. Untuk itulah kami tadi 
sudah memberikan rekomendasi 
perbaikan. Antara lain, meny¬ 
usun grand design pembangu¬ 
nan pengunaan dana Otsus yang 
memuat target pencapaian pelak¬ 
sanaan Otsus selama ini. Sehing¬ 
ga orang bisa tahu ada capaian 


apa dari puluhan triliun dana 
Otsus yang turun ke Papua. Lalu 
berapa OAP yang disejahterakan. 
Sebab tolak ukur UU Otsus untuk 
kesejahteraan OAP,” terangnya. 

Sekda Papua Hery Dosinaen 
pada kesempatan itu memasti¬ 
kan bakal segera menindaklanju¬ 
ti laporan efektivitas pengunaan 
Otsus dari BPK RI Perwakilan 
Papua. “Ada rekomendasi dari 
BPK untuk kami membuat grand 
design capaian pembangunan 
kegiatan yang dibiayai dari dana 
Otsus. Maka akan kami segera 
tindaklanjuti, dimana ada wak¬ 
tu bagi kami selama 60 hari 
untuk menyelesaikan rekomen¬ 
dasi BPK,” tuntasnya.(P02) 



Ganti 35 Kepala SKPD 

JAYAPURA - Sekda Papua Hery 
Dosinaen memastikan pelantikan 
35 Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) baru, bakal digelar 
usai Gubernur Lukas Enembe ber¬ 
temu Presiden Jokowi. 

Hal itu disampaikan Sekda di Jay¬ 
apura, usai kantor BPK Perwakilan 
Papua, Senin (13/1). 

“Mestinya pelantikan kepala SKPD 
baru dilaksanakan pada 9 Januari 
2020. Namun, rencana ini mesti 
diundur atas permintaan gubernur 
yang masih ada mau pertemuan 
dengan Presiden,” ungkap ia. 

Kendati demikian, ia memastikan 
rencana pelantikan Kepala SKPD 
baru tetap dilaksanakan pada bulan 
Januari. 

Sebelumnya, Asisten Bidang Pere¬ 
konomian dan Kesejahteraan Rakyat 
Sekda Papua Muhammad Musaad 
berharap pelantikan 35 pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Papua, dapat segera dilakukan. 

Dengan demikian, seluruh pro¬ 
gram kegiatan yang telah ditetap¬ 
kan, bisa segera dilaksanakan. 

“Sebab saat ini program ker¬ 
ja seluruh instansi di lingkun¬ 
gan Pemprov Papua sudah 
menyesuaikan kepada 35 SKPD 
baru. Proses seleksi sudah sele¬ 
sai dilakukan tahun lalu dan 
kini tinggal tunggu pelantikan 
yang kemungkinan besar dalam 
waktu dekat,” ucapnya. (P02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















08 ^ILcelleinmimlboi 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Raup Untung dari Jualan Sambal Bandung 



JAKARTA - Mendapat pekerjaan 
dengan gaji tinggi tidak menjamin 
seseorang betah dalam menjalani 
kehidupan sehari-harinya. Seperti 
yang terjadi pada Yusep Abdurah- 
man. Pria penyandang gelar sarja¬ 
na administrasi niaga UNPAD ini 
rela melepas pekerjaan besarnya 
untuk menjadi pengusaha. 

Dia saat ini menjual sambal den¬ 
gan merek Bandung Inohong se¬ 
jak 2016. Sebelumnya dia beker¬ 
ja kapal pesiar Holland America 
Line sebagai housekeeping yang 
memiliki penghasilan sekitar Rp 
8,5 juta per bulannya, lalu pernah 
juga menjadi guru bahasa Inggris 


di SMP, SMA, dan private, serta 
team riset and development (R&D) 
di Grup CRP yang membawahi Up 
Normal, Nasi Goreng Mafia, Bakso 
Budjangan dan lainnya. 

“Saya cinta sambal dan makan 
tampa sambal itu nggak afdol, saya 
yakin banyak orang Indonesia dan 
Asia yang sama seperti saya” kata 
Yusef di Jakarta, Selasa (31/12). 

Menurut dia, sambal merupa¬ 
kan usaha yang memiliki prospek 
besar dibandingkan usaha maka- 
man olahan lainnya. Dia pun 
memilih usaha ini dikarenakan 
saat sedang bingung menyajikan 
makanan untuk santap sahur. 



^‘Sambal itu bisnis yang sustain- 
able, kalau orang Indonesia yang 
di dalam dan luar negeri masih 
makan nasi, kemungkinan besar 
sambal dibutuhkan juga sebagai 
pelengkap,” jelas dia. 

Sejak 2016, Yusef mengaku menge¬ 
luarkan modal sekitar Rp 200 ribu 
untuk membeli bahan baku. Pada 
saat itu juga dirinya langsung men¬ 
golah sambal Bandung Inohong dan 
menjualnya kepada teman-teman 
kuliahnya dan mampu membuku¬ 
kan omzet sebesar Rp 300 ribu. 

Ada beberapa varian sambal 
Bandung Inohong yang dijual¬ 
nya, yaitu sambal teri merah. 


sambal teri hijau dan belacan. 
Sampai saat ini dirinya masih 
mengandalkan media sosial un¬ 
tuk menjual produknya. Produk 
sambal Bandung Inohong sudah 
sampai ke Jakarta, Bandung, 
Banjarmasin dan beberapa kota 
besar lainnya. 

Bahkan, dirinya pun sudah memi¬ 
liki beberapa reseller yang memban¬ 
tu menjual produk sambal Bandung 
Inohong. Dengan kegiatan tersebut, 
Yusef pun mampu mengumpul¬ 
kan omzet Rp 12 juta setiap bulan 
atau lebih besar dari gaji saat masih 
bekerja. “Perkiraan masih Rp 5-Rp 
12 juta,” ujar dia. 

Dia mengaku banyak hal-hal yang 
tidak enak saat menjalankan usah¬ 
anya, salah satunya adalah produk 
sambalnya bocor saat dibawa ke pa¬ 
meran Malaysia International Halal 
Showcase. Sehingga dirinya harus 
mengeluarkan usaha lebih untuk 
menjelaskan kepada para pembeli di 
pameran itu. 

Dia pun membagikan tips bagi 
masyarakat yang ingin terjun men¬ 
jadi pengusaha. Menurut dia perta¬ 
ma-tama harus mencari bisnis yang 
sesuai dengan keinginan, jangan ta¬ 
kut gagal, dan terpenting me dapat 
restu kedua orang tua. 

Terakhir, bagi yang ingin mem¬ 
beli sambal Bandung Inohong 
bisa langsung ke akun Insta- 
gram @sambal-Inohong dan bisa 
ke aplikasi Tokopedia. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #024 

MENDATAR 

1. Teliti. 5. Orang ahli di kedutaan. 7. Tempat mem¬ 
beli karcis. 10. Garis. 11. Korps Komando Opera¬ 
sional. 12. Negara di Afrika Barat. 13. Sudah lama 
hidup. 14. Lawan kiri. 15. Teh (Inggris). 16. Kasi¬ 
han. 17. Olahraga air. 21. Hari pertama. 23. Hi¬ 
asan tepi baju. 24. Timbangan. 26. Tidak ada lagi. 
28. Agama. 29. Lampu. 31. Talas. 34. Tetap dan 
teguh hati. 35. Perputaran. 38. Pemberian kekua¬ 
saan. 43. Sebuah zodiak. 44. Panggilan untuk nenek. 
45. Yang terpenting. 46. Kredit pemilikan ru¬ 
mah. 47. Sakit buang-buang air. 48. Istilah catur. 
49. Masyarakat Ekonomi Eropa. 50. Pokok pem¬ 
bicaraan rapat. 51. Kuala. 52. Tumbuhan yang 
mengapung di air. 


MENURUN 

1. Arah mata angin. 2. Tunai. 3. Berhubungan den¬ 
gan masa lalu. 4. Penentuan jumlah barang un¬ 
tuk semua tempat. 5. Sesuatu yang dianggarkan. 
6. Dalih. 8. Dahi. 9. Belum cukup. 18. Harapan. 
19. Susunan derajat atau tingkatan. 20. Pengikut 
organisasi. 21. Sungai di Kalimantan. 22. Tak ber¬ 
nilai. 25. Gulungan. 27. Kata tanya nama. 29. Per¬ 
buatan seolah-olah. 30. Nama nabi. 31. 32. Garis. 
33. Khusus. 36. Daya. 37. Terhindar dari bahaya. 
39. Lembaga pendidikan tenaga profesi. 40. Rasa 
hendak minuum. 41. Orang yang ahli dalam pengo¬ 
batan. 42. Bentuk dan ukuran. 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































































































































































































































































































































ANEKA RAGAM 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 sfeLcellcgiiiiiiMlknji 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


KAN 6 PII 0 $ DRM 

Kangpho: Kangguru Polion Mante! Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 


1 

6 


3 


7 



2 


7 






5 

8 




4 

8 






3 

1 


6 

2 




5 








6 




5 

4 


7 

9 






7 

4 




8 

2 






1 


4 



8 


1 


6 

5 


Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
Dada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotaR. 


FILOMINO #024 



7 



6 



1 


1 

6 







6 






1 


1 


1 


1 

S 

S 

1 

S 

1 


8 



1 


1 





6 




1 


3 



6 

1 



6 





S 



6 






S 

1 

S 

5 

1 


1 

3 




1 



5 







3 

7 



4 

1 

6 



1 


2 

1 

6 






4 


1 

7 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


—<fielieve /t or Not!- 



G-VEAR-OLt? 

^HIVAM 

WAe> 6CRN AN UN)U9UAU 
OF HAlRe> TV/AT 
A TAIL OU HIS 
mJEViE Hg: te A 
OF MlMPO 
MOMKFVOOP, H ANU MAN. 


TvJlcF Ae>t>EAC>LY 
AS» ANy 

lani> SNAKE.^ 


&2020 Riptey Entertainmeni inc. 


M S 


Rqpiley’s - atauT^^ 

''Susu Ikan Paus mengandung lemak yang mencapai 50 persen. Hal ini mem¬ 
buatnya lebih tebal dari pada pasta gigi.” 

"Seorang anak 6 tahun bernama Shivam Kumar dari Delhi, India lahir 
dengan kelainan tumbuhnya rambut di punggungnya. Warga sekitar mem¬ 
percayai dia sebagai titisan seorang dewa agama Hindu, Hanomanan." 

"Patukan dari Ular Laut lebih mematikan daripada ular di darat." 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





































































'O SfeIL©Il©itiniMlkiDi 


136 Kasus Baru 
Inveksi Virus Korona 

Para pejabat kesehatan China di 
Wuhan melaporkan 136 kasus vi¬ 
rus Korona baru dalam tiga hari 
belakangan. Dengan temuan kasus 
baru itu, jumlah total kasus virus 
yang berpotensi mematikan itu men¬ 
capai hampir 200. 

Ini kenaikan yang sangat tinggi dan 
mengkhawatirkan dalam hanya satu 
akhir pekan. Sebagian besar kasus 
yang telah dikonfirmasi merupakan 
kasus ringan, tapi setidaknya ada tiga 
laporan korban meninggal dunia. 

Para pejabat kesehatan Ameri¬ 
ka Serikat (AS) mulai memeriksa 
kesehatan para penumpang yang 
tiba dari Wuhan di tiga bandara 
-- San Francisco, Los Angeles, 
dan New York. 

Virus itu diyakini merebak di Wu¬ 
han. Virus itu ada di dalam kelom¬ 
pok virus Korona yang sama dengan 
flu biasa serta sindrom pernapasan 
akut berat (Severe Acute Respiratory 
Syndrome/SARS) yang lebih parah. 
SARS telah menewaskan hampir 800 
orang di seluruh dunia dalam wabah 
17 tahun lalu. Virus itu juga merebak 
di China. (VOA) 

SoftBank Akan Investasi 
Pembangunan Ibukota Baru 

SoftBank Jepang menawarkan in¬ 
vestasi 30 miliar hingga 40 miliar 
dolar dalam pembangunan ibu kota 
baru Indonesia, kata Menko Kema- 
ritiman dan Investasi Luhut Pandjai- 
tan hari Jumat. 

Pendiri dan CEO SoftBank Group 
Corp, milyarder Masayoshi Son, 
mengisyaratkan tentang kemitraan 
dengan pemerintah Indonesia un¬ 
tuk mendanai proyek itu sewaktu ia 
bertemu Presiden Joko Widodo di 
Jakarta pekan lalu. 

Son dan mantan Perdana Menteri 
Inggris Tony Blair termasuk dalam 
dewan pengarah untuk mengawasi 
pembangunan ibu kota baru di Ka¬ 
limantan, yang akan dipimpin oleh 
Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 

Luhut dalam konferensi pers men¬ 
gatakan bahwa SoftBank menawar¬ 
kan investasi sekitar 30 miliar hing¬ 
ga 40 miliar dolar, meskipun belum 
jelas benar proyek mana yang akan 
mendapat investasi perusahaan Kon¬ 
glomerat Jepang itu. 

“Kami belum memutuskan 
bagaimana mereka akan berinvesta¬ 
si, mungkin untuk pendidikan, pu¬ 
sat riset atau pembangunan rumah 
sakit,” kata Luhut. Ia mengatakan 
akan bertemu Son di Davos dan To¬ 
kyo akhir bulan ini untuk meram¬ 
pungkan rencana tersebut. 

Setelah bertemu Jokowi pekan 
lalu, Son mengatakan kepada war¬ 
tawan bahwa ia tertarik untuk men¬ 
dukung pembangunan “kota cerdas 
baru, teknologi terbaru, kota ramah 
lingkungan dan banyak kecerdasan 
buatan.” (VOA) 

Gunung Taal Masih 
Ancam Warga Filipina 

Gunung berapi Taal, Filipina, ma¬ 
sih tetap mengancam jiwa meskipun 
semburan abu dan uap serta getaran 
melemah, kata seorang pejabat hari 
Jumat. Ribuan warga desa yang men¬ 
gungsi disarankan untuk tidak kem- 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 



bali ke zona berbahaya di sana. 


Semburan abu vulkanis dan uap 
melemah pada hari Kamis dan Jumat, 
hari ke-enam erupsinya. Meskipun 
terlihat tenang, gempa vulkanik yang 
terus berlangsung, mengeringnya da¬ 
nau kawah dan berbagai tanda lainnya 
mengindikasikan bahwa magma se¬ 
dang bergerak di bawahnya, kata Maria 
Antonia Bornas, pejabat di Lembaga 
Vulkanologi dan Seismologi Filipna. 

“Sewaktu terjadi letusan, ini akan 
mengancam jiwa, khususnya jika 
orang-orang berada sangat dekat, 
seperti di Pulau Vulkano,” kata Rena- 
to Solidum, kepala lembaga tersebut 
kepada kantor beritaAP. 

Gunung berapi itu sejak hari Ming¬ 
gu masih tetap dalam status siaga 4, 
peringatan tertinggi ke-dua, yang 
mengindikasikan erupsi mungkin 
terjadi dalam beberapa jam atau 
beberapa hari lagi. Solidum menga¬ 
takan evaluasi mengenai apakah ak¬ 
tivitas gunung itu mereda mungkin 
perlu waktu hingga dua pekan. 

Puluhan ribu orang telah dievakuasi 
dari daerah-daerah yang kini ditut¬ 
up demi alasan keamanan. Tentara 
dan polisi mencegah warga desa yang 
nekad kembali untuk mengambil har¬ 
ta benda mereka dan menyelamatkan 
ternak mereka. Polisi telah mengizink¬ 
an sejumlah kelompok warga untuk 
memeriksa rumah mereka selama be¬ 
berapa jam pada siang hari di beberapa 
desa yang berisiko tinggi. (VOA) 

Perempuan Penentang 
UU Kewarganegaraan Inma 

Fauzia adalan satu di antara lau¬ 
tan demonstran di New Delhi yang 
menuntut agar pemerintah mem¬ 
batalkan undang-undang baru yang 
memperkenalkan agama sebagai 
suatu kriteria kewarganegaraan bagi 
kelompok minoritas yang teraniaya 
di negara-negara tetangga. 

“India akan menerima orang dari 
seluruh agama, kecuali Muslim. Ini 
menciptakan ketidaksetaraan. Pe¬ 
merintah merusak struktur dasar 
negara,” kata Fauzia. 

Sebagian perempuan yang mener¬ 
iakkan kata-kata “freedom” atau “ke¬ 
bebasan” di luar Universitas Jaia Mil- 
lia Islamia menyembunyikan wajah 
mereka dan tidak bersedia menyebut 
nama asli mereka kepada wartawan. 
Mereka adalah para ibu rumah tang¬ 
ga -tua muda- yang bergabung den¬ 
gan para mahasiswi. 

Ini merupakan halyang tidak bia¬ 
sa karena warga Muslim umumnya 
tidak pernah mempelopori demon¬ 
strasi di India, dan kabanyakan 
perempuan Muslim memilih tidak 
tampil di hadapan publik. 

Kini jumlah mereka terus mening¬ 
kat seiring muncul kekhawatiran 


bahwa undang-undang baru itu akan 
menjadikan warga Muslim sebagai 
warga negara kelas dua. 

Pemerintah membela aturan hu¬ 
kum itu sebagai langkah belas kasih. 

Tetapi upaya untuk meredam 
demonstrasi itu justru menambah 
kemarahan. Rabia, seorang perem¬ 
puan yang putranya menderita lu¬ 
ka-luka dalam demonstrasi pekan 
lalu ketika polisi memasuki perpus¬ 
takaan kampus, marah besar dan 
akhirnya ikut turun ke jalan. 

“Mereka yang mengenakan pa¬ 
kaian ibu rumah tangga seperti ini 
biasanya tidak keluar rumah. Tetapi 
situasinya kini makin tak terkendali, 
itulah sebabnya saya ikut berdemon¬ 
strasi. Saya akan terus berdemon¬ 
strasi jika mereka tidak mencabut 
undang-undang ini,” kata Rabia. 

Para demonstran juga menun¬ 
tut pemerintahan nasionalis-Hindu 
pimpinan Perdana Menteri Nadrenda 
Mo^ untuk membatalkan rencana 
pendaftaran warga, yang mengharus¬ 
kan semua warga India untuk menun¬ 
jukkan bukti kewarganegaraan mereka. 

Jaminan pemerintah bahwa warga 
Muslim-India tidak akan kehilan¬ 
gan kewarganegaraan mereka, gagal 
meredam kekhawatiran bahwa pen¬ 
gucilan mereka dari undang-undang 
yang baru diberlakukan akan mem¬ 
buat mereka rentan. 

“Kenapa kita harus membuktikan 
kewarganegaraan terlebih dahulu? 
Nenek moyang kita telah berjuang 
untuk bangsa ini,” kata Zakeera Roo- 
hi, mahasiswa Universitas Jamia Mil- 
lia Islamia. 

Demonstrasi ini juga diikuti oleh 
banyak kelompok non-Muslim yang 
khawatiran undang-undang baru itu 
akan merusak tradisi masyarakat 
India yang pluralistik. “Saya warga 
Hindu, tetapi undang-undang ini 
akan menimbulkan dampak pada 
saya karena sesama warga negara 
dan mahasiswa ikut terkena dampa¬ 
knya,” kata kata Sumedha Poddar, 
mahasiswa di Universitas Jamia Mil- 
lia Islamia. “Selama satu setengah 
tahun berkuliah di Jamia, saya telah 
bersama teman-teman Muslim saya. 
Kami saling berbagi makan siang, 
pergi ke rumah mereka saat Idul 
Fitri, dan bahkan ikut merayakan 
festival mereka,” tambahnya. 

Demonstrasi ini menggarisbawahi 
kekhawatiran diantar a warga Mus¬ 
lim dan pengecam Modi bahwa 
pemerintahannya terus mengede¬ 
pankan agenda-agenda kelompok 
nasionalis-Hindu.Yang pasti kelom¬ 
pok-kelompok perempuan kini 
menjadi salah satu tulang punggu 
aksi demonstrasi yang kian meluas 
di sejumlah kota itu. (VOA) 

Mahasiswa Iran di AS 
Hadapi Kekacauan 

Pemandangan yang menunjuk¬ 
kan mahasiswa-mahasiswa Iran 
yang mengenakan seragam penja¬ 
ra, memasang penutup kepala, dan 
mengikat diri dengan rantai di uni¬ 
versitas, banyak terlihat pada protes 
politik terhadap kebijakan Amerika 
terhadap Iran pada tahun 80-an. 
Kini, keturunan mereka mengaku 
takut untuk melakukan protes di AS, 
karena ancaman kejahatan keben¬ 
cian atau dipersulitnya masalah imi¬ 
grasi mereka, sehingga akan meng¬ 


hambat studi mereka di Amerika. 

“Warga Iran dan Amerika yang 
lebih tua sering membahas tentang 
mahasiswa Iran dan betapa aktifnya 
mereka dalam politik di Amerika 
di masa lalu,” kata Mana Kharazzi, 
Direktur Eksekutif the Iranian Alli- 
ances Across Borders.Kharazzi lahir 
di Iran tetapi berimigrasi ke AS ber¬ 
sama orang tuanya ketika berusia 4 
tahun. “Itu bukanlan kenyataan yang 
sekarang, sekarang hal itu menjadi 
mimpi yang buruk.” 

Warga Iran generasi muda, baik 
mahasiswa maupun imigran di AS 
mengatakan, kekacauan politik ter¬ 
baru dan kekerasan sesudahnya 
mengancam akan menyebar ke dun¬ 
ia internasional. Hal itu juga mem¬ 
bayang-bayangi kehidupan, studi, 
dan karir warga Iran di AS. 

“Propaganda yang mengiringi per¬ 
siapan perang membuat warga Iran 
di Amerika rentan,” demikian cuitan 
dari Sam Sinai, seorang lulusan MIT 
dan Harvard. “Hal ini menakutkan 
untuk seorang yang berasal dari se¬ 
buah negara yang terus menerus di¬ 
gambarkan secara buruk di TV dan 
juga pada saat imigran digambarkan 
sebagai sebuah ancaman.” 

Kharazzi mengatakan, maha¬ 
siswa Iran datang ke Amerika untuk 
menuntut ilmu dan bekerja karena 
alasan yang sama seperti orang-orang 
lainnya, yaitu Amerika memiliki lem¬ 
baga pendidikan yang terbaik. 

Tetapi kombinasi kekacauan dan 
situasi tidak aman di Iran, peningka¬ 
tan ketegangan di antara kedua nega¬ 
ra, kejahatan kebencian dan retorika 
politik di Amerika terhadap warga 
Muslim dan imigran,berpengaruh 
pada mahasiswa yang sedang menun¬ 
tut pendidikan tinggi dan mencari ke¬ 
bebasan dan kesempatan di AS. 

Kharazzi mengutip sebuah ins¬ 
iden pada 2013 ketika mahasiswa 
di University of Minnesota tiba-tiba 
dihadapkan pada penutupan reken¬ 
ing bank mereka tanpa penjelasan, 
setelah Amerika memperketat sanksi 
terhadap Iran. 

Kharazzi dan Sinai juga merujuk 
pada laporan-laporan bahwa ma¬ 
hasiswa Iran diberikan visa masuk 
tunggal, yang membatasi perjalanan 
ke dan dari AS, “yang berarti selain 
stres sekolah, dan daur konflik yang 
tidak habis-habisnya, mereka juga 
tidak bisa mengunjungi orang tua 
mereka.” “Saya pribadi beruntung 
karena punya sistem dukungan 
yang kuat, tetapi saya juga men¬ 
yaksikan penderitaan yang terjadi 
dalam masyarakat saya. Ada kema¬ 
rahan, kebingungan, kekhawatiran, 
dan depresi,” demikian tulisnya dari 
Cambridge, Massachussetts. 

VOA berusaha menghubungi be- 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 SfelUellcemMlkiui 


berapa mahasiswa asosiasi maha¬ 
siswa Iran di Amerika, tetapi tidak 
ada yang menjawab. Kata Kharazzi, 
mahasiswa sekarang kecil kemun¬ 
gkinan bersedia berbicara tentang 
kesulitan imigrasi, penundaan pe¬ 
lintasan perbatasan dan ancaman 
pengusiran.Pada September 2019, 
awal dari tahun akademis yang 
baru, beberapa mahasiswa Iran di¬ 
batalkan visa masuk AS-nya di ban¬ 
dara Teheran. (VOA) 

Konglomerat Vietnam 
Rambah Bisnis Siber 

Konglomerat terbesar Vietnam, 
Vingroup, menambahkan kea¬ 
manan siber ke dalam layanannya. 
Layanan baru itu makin memperlu¬ 
as bisnisnya yang membentang dari 
real estat ke mobil, hingga ke pusat 
perbelanjaan. 

Bisnis yang diumumkan minggu 
lalu itu, menerima sertifikasi in¬ 
ternasional untuk teknologi yang 
digunakannya untuk memeriksa 
login pengguna online. Sertifikasi 
itu berasal dari Aliansi Fast IDentity 
Online (FIDO), sebuah himpunan 
perdagangan yang anggota dewann¬ 
ya mewakili seperti Lenovo, aplikasi 
obrolan LINE, dan eBay. 

Keamanan siber merupakan bidang 
yang semakin memprihatinkan bagi 
Vietnam, di mana penggunaan umum 
perangkat lunak bajakan membuat 
komputer rentan terhadap serangan 
siber. Vingroup mengatakan telah 
memperoleh sertifikasi untuk salah 
satu dari banyak anak perusahaannya, 
perseroan terbatas Layanan Keaman¬ 
an Internet VinCSS. “Keberhasilan 
VinCSS ini akan membuat perbedaan 
besar dalam mempertahankan kegia¬ 
tan keamanan jaringan modern di 
Vietnam,” kata Nguyen Phi Kha, Di¬ 
rektur penelitian dan pengembangan 
di VinCSS. 

Berita ini adalah bagian dari tren 
yang berkembang secara global un¬ 
tuk membuat login internet lebih 
aman. Di bawah sistem tradisional 
yang mengharuskan orang memi¬ 
liki nama akun dan kata sandi, 
pengguna sering lupa kata sandin¬ 
ya, menggunakan kata sandi yang 
sama untuk akun yang berbeda, atau 
menggunakan kata sandi yang dapat 
ditebak oleh peretas. (VOA) 

Perempuan Somalia Tadi 
Anggota Dewan di AS 

Para pemilih belum lama ini 
memilih Nadia Mohamed untuk 
menduduki jabatan sebagai wakil 
kelilingdi St. Louis Park, pinggiran 
barat Minneapolis, di Minnesota. 
Mereka juga memilih Safiya Kha- 
lid untuk mewakili lingkungan di 
Lewiston, di negara bagian Maine di 
timur laut Amerika. 

Keduanya mencalonkan diri se¬ 
bagai Demokrat dan akan menjadi 
imigran Somalia pertama di dewan 
masing-masing. Keduanya berusia 
23 tahun dan berkulit hitam, perem¬ 
puan Muslim berjilbab. 

Kemenangan mereka tidak hanya 
“mewakili kesuksesan untuk Soma¬ 
lia dan Muslim, tetapi juga kesuk¬ 
sesan besar untuk nilai-nilai Amer¬ 
ika berdasarkan keanekaragaman 
budaya dan rasa hormat terhadap 
perempuan,” kata Hashi Shafi. Hasbi 
memimpin Somali Action Alliance, 


organisasi nirlaba berkantor di Min¬ 
neapolis yang mempromosikan ket¬ 
erlibatan dan kepemimpinan sipil. 

Minnesota adalah tempat bagi mas¬ 
yarakat Somalia terbesar di Amerika. 
Tahun 2018, para pemilih di sana 
memilih Ilhan Omar untuk duduk 
di kursi DPR Amerika, setelah dia 
bertugas dua tahun di DPRD nega¬ 
ra bagian. Ia adalah orang Amerika 
keturunan Somalia pertama dan 
salah satu wanita Muslim pertama 
yang bertugas di Kongres AS. 

Seperti Omar, Khalid masih kecil 
ketika ia datang ke Amerika. Dia 
berusia 7 tahun ketika keluarganya 
pindah dari sebuah kamp pengung¬ 
si di Kenya ke negara bagian New 
Jersey di pantai Timur AS sebelum 
menetap di Maine. 

Khalid mengatakan, komentar 
negatif tentang Islam oleh Presiden 
Donald Trump dan mantan gu¬ 
bernur Maine, Paul LePage, men¬ 
dorongnya untuk mencari kantor di 
Lewiston. Sebagai seorang kandidat, 
Khalid mengalami “pelecehan keji” 
lewat internet yang mengatakan 
bahwa ia “tidak punya tempat dalam 
pemerintah AS dan mengatakan 
saya harus kembali ke tempat asal 
saya,” katanya kepada VOA. 

Kemudian dia menonaktifkan 
halaman Facebook-nya untuk be¬ 
berapa waktu. 

Tetapi dia berkampanye dari ru¬ 
mah ke rumah, mengetuk pintu 
“lebih dari 2.000 rumah, meminta 
orang-orang dari berbagai latar be¬ 
lakang, kulit hitam, putih, Asia dan 
berbagai agama -untuk mendukun¬ 
gnya dengan suara mereka.” Dia me¬ 
menangkan hampir 70% suara. 

Di St. Louis Park, Minnesota, Mo¬ 
hamed mendapat lebih dari 63% su¬ 
ara. Dia juga datang ke Amerika se¬ 
bagai pengungsi karena keluarganya 
melarikan diri dari perang saudara 
di Somalia. Dia bertugas di komite 
penasihat multikultural departemen 
kepolisian kota selama tiga tahun, 
membantu menghubungkan mas¬ 
yarakat. 

Sebagai seorang kandidat, dia 
mengatakan menjadi wanita muda 
Muslim “akan membawa perspektif 
baru bagi kepemimpinan kota kami. 
Saya mempunyai pengalaman hidup 
yang unik dan hasrat untuk mem¬ 
perbaiki kota dan penduduknya. 
Saya juga tahu pentingnya memba¬ 
ngun ruang di mana orang merasa 
aman dan diterima. (VOA) 

PM Ukraina Ajjukan 
Pengunduran Diri 

Perdana Menteri Ukraina men¬ 
gajukan pengunduran dirinya hari 
Jumat, setelah bocornya rekaman 
suara di mana ia terdengar menge¬ 
luarkan pernyataan menghina men¬ 
genai kemampuan Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskiy untuk mema¬ 
hami perekonomian. 

Oleksiy Honcharuk mengemuka¬ 
kan dalam sebuah posting di Face- 
book bahwa ia menerima jabatan 
sebagai perdana menteri untuk me¬ 
menuhi program presiden, menye¬ 
but Zelenskiy sebagai “model keter¬ 
bukaan dan kesantunan.” 

Merujuk pada rekaman yang bocor 
itu, Honcharuk mengatakan “un¬ 
tuk menyingkirkan semua keraguan 
mengenai respek dan kepercayaan 


kita terhadap presiden, saya menulis 
surat pengunduran diri dan menga¬ 
jukannya kepada presiden yang dapat 
menyerahkannya kepada parlemen.” 

Presiden Volodymyr Zelenskiy 
akan meninjau surat pengunduran 
diri itu dan keputusan akan diu¬ 
mumkan secara terpisah, sebut kan¬ 
tornya yang dikutip kantor berita 
Ukraina,UNIAN. (VOA) 


AS Mulai Peimadilan 
Pemakzulan Trump 

Pengadilan pemakzulan Presiden 
AS Donald Trump dimulai Kamis 
(16/1) dengan serangkaian prosedur 
seremonial untuk membuka sidang 
argumentasi sedini pekan depan. 
Untuk ketiga kalinya dalam sejarah 
Amerika, para senator akan duduk 
mengadili seorang presiden Amer¬ 
ika dan mendengarkan bukti-bukti 
yang akan mengarahkan mereka 
pada keputusan apakah akan me¬ 
mecat Trump dari jabatannya. 

Koresponden VOA Kather- 
ine Gypson melaporkan, fraksi 
Demokrat beragumentasi bahwa 
bukti baru menunjukkan presiden 
bersalah menggunakan bantuan AS 
untuk Ukraina sebagai cara untuk 
memperoleh keuntungan politik. 

Sidang pemakzulan Trump di Sen¬ 
at dimulai dengan acara pengam¬ 
bilan sumpah para senator yang 
dipimpin oleh Hakim Ketua Mahka¬ 
mah Agung John Roberts. Satu demi 
satu, mereka menandatangani buku 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 


Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 


Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. CO m/l e I e m U ku CO m 
issuu. com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook. com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
lnstagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 



ueliceiMiiiilmiii 



ah akan melangsungkan pengadilan 
yang adil bagi Presiden Trump. 

Para senator kemudian menden¬ 
garkan pernyataan Ketua Komisi In¬ 
telijen DPR Adam Schiffdan enam 
manajer pemakzulan DPR lainn¬ 
ya, yang berjalan kaki dari DPR 
ke Senat untuk mengajukan kasus 
mengapa Trump harus dipecat dari 
jabatannya. 

“Dalam sejarah republik ini, ti¬ 
dak seorang pun presiden pernah 
memerintahkan pembangkangan 
sepenuhnya terhadap penyelidikan 
pemakzulan. Pelanggaran ini untuk 
menutup-nutupi perilaku keliru 
presiden yang berulangkah terjadi,” 
kata Adam Schiff. 

Pengadilan pemakzulan di DPR AS 
yang dikontrol oleh fraksi Demokrat 
merupakan pertikaian partisan 
yang berlangsung sengit. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


Widya Murad Ismail Bangga Promosi Tais di Eropa 


ROMA - Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahter¬ 
aan Keluarga Provinsi Maluku, 
widya Pratiwi Murad Ismail san¬ 
gat bangga mempromosikan Tais 
atau tenunan khas dari Maluku di 
negara Italia dan Switzerland awal 
tahun 2020 ini. 

Terlihat dari beberapa gambar 
yang dibagikan oleh Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekra- 
nasda) Maluku itu di akun media 
sosialnya dimana dirinya terlihat 
sangat elegan kenakan Tais dari 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
sedang sentuhan warna biru dan hi¬ 
tam di Kota Milan, Italia pada Senin 
(13/1). “Dengan bangga. Ibu Widya 
Murad Ismail (Ketua Dekranas- 
da Provinsi Maluku) mengenakan 
‘Tenun Maluku di Kota Milan, Neg¬ 
ara Eropa,” tulis Widya saat dikutip 
dari Instagramnnya. 

Kemudian Istri dari Gubernur 
Maluku, Murad Ismail itu pun terus 
melanjutkan aksi mempromosikan 
tais Maluku itu di Gunung Tit- 
lis, Engelberg, Switzerland. Widya 
nampak sangat modis dengan Tais 
dari Kabupaten Maluku Barat Daya 
(MBD) yang dominan berwarna 
merah pada Rabu (15/l).“Seo- 
rang Ibu Maluku menjadi wanita 
yang bangga dengan hasil karya 
anak negeri. Bagga dengan tenun 
MALUKU,” ungkapnya. (L02) 



Rod Steward Ditutut Hukum di Florida 


Bad Boys for Life Kuasai Box Office 


WASHINGTON - Rod Stew- 
art dan putranya, Sean Stewart, 
yang berusia 39 tahun baru-ba¬ 
ru ini diinterogasi polisi di Palm 
Beach, Florida. Ini gara-gara 
mereka dituduh menyerang seo¬ 
rang petugas keamanan di hotel 
“The Breakers” setelah keluarga 
mereka ditolak masuk ke sebuah 
acara tertutup yang diselengga¬ 
rakan di ruang bermain anak di 



hotel tersebut. 

Menurut laporan mengenai ins¬ 
iden itu, Sean dikabarkan terlibat 
dalam argumentasi dengan seorang 
pegawai yang diidentifikasi berna¬ 
ma Jessie Dixon. Sean sempat men¬ 
dorong Dixon, namun kemudian 
Rod ikut-ikutan dan menonjok iga 
petugas keamanan itu. 

Baik Rod maupun Sean telah 
diperintahkan untuk tampil di 
Pengadilan Kabupaten Palm Beach 
pada 5 Februari atas tuduhan 
melakukan kekerasan. Pengacara 
korban belakangan mengatakan, 
kliennya juga akan mengajukan 
tuntutan ganti rugi. 

Sementara Rod tidak bersedia 
mengomentari insiden itu, putran¬ 
ya mengungkapkan, tindakannya 
semata untuk membela keluarga. 
Sean mengatakan, Dixon lah yang 
justru berperilaku agresif. (VOA) 


Fil Parasite Raih Penghargaan SAG 


WASHINGTON - “Parasite” telah 
“menginfeksi” musim penghargaan 
tahun ini. Film Korea Selatan arahan 
Bong Joon Ho itu menjadi film berba¬ 
hasa asing pertama yang memenang¬ 
kan penghargaan tertinggi dari Screen 
Actors Guild,Minggu (19/1). 

“Parasite” medapat penghargaan 
ansambel atau kelompok pemain 
terbaik, mengalahkan “Once Upon 
a Time ... in Hollywood,” “The 
Irishman,” “Bombshell,” dan “Jojo 
Rabbit.” Para tamu undangan di 
Auditorium Shrine di Los Angeles, 
menyambut kemenangan “Para¬ 
site” dengan tepuk tangan meriah. 

Berhubung para aktor merupakan 
persentase terbesar dari Academy 


of Motion Picture Arts and Sci¬ 
ences, pilihan mereka dianggap 
sebagai penentu Academy Awards. 

Tapi dalam dua tahun terakhir, 
pemenang ansambel terbaik SAG ti¬ 
dak menjadi pemenang film terbaik 
Oscar. “Black Panther” tahun lalu 
dan “Three Billboards Outside Ebb- 
ing, Missouri” pada 2018. Dan film 
unggulan tahun ini, “1917,” yang di¬ 
jagokan karena ketajaman teknisn¬ 
ya, tidak dinominasikan oleh SAG. 

Pada Sabtu (18/1), “1917” memenang¬ 
kan penghargaan tertinggi dalam 
penghargaan Producers Guild. Dalam 
21 dari 30 tahun terakhir, pemenang 
PGA selalu keluar juga sebagai pe¬ 
menang film terbaik Oscar. (VOA) 


WASHINGTON “Bad Boys for 
Life” yang dibintangi Will Smith 
dan Martin Lawrence menganton¬ 
gi AS$59 juta di Amerika Serikat 
(AS) dan Kanada. Dengan raupan 
itu, film tersebut menembus per¬ 
ingkat pertama box office ketika 
dirilis pada akhir pekan panjang 
yang bertepatan dengan Hari Libur 
Martin Luther King Jr. 

“Bad Boys,” film aksi berbumbu 
komei itu hadir untuk ketiga ka¬ 
linya di layar lebar setelah sempat 
vakum selama 17 tahun. 

Penghasilan film itu melebihi 
perkiraan, sebagian berkat pe¬ 
nilaian kritikus yang cukup positif 
termasuk Skor Cinema “A” dan 76 
persen oleh Rotten Tomatoes. 

“Bad Boys For Life” dengan mu¬ 
dah mengalahkan “Dolittle,” 
yang dibuka di posisi kedua den¬ 
gan penghasilan pas-pasan yaitu 
AS$22,5 juta. 

“Dolittle” yang dibintangi Rob- 
ert Downey Jr., nyaris disalip film 
Perang Dunia I “1917”, yang se¬ 


pekan sebelumnya jadi juara box 
Office. Film yang disutradarai Sam 
Mendes itu bertahan di box office 
dengan kuat, dengan perolehan 
AS$22,1 juta dolar pada akhir pe¬ 
kan setelah ditayangkan secara luas 
di lebih dari 3.600 bioskop. 

Peraih nominasi Film Terbaik Os¬ 
car itu meraih popularitas setelah 
memenangkan penghargaan Gold- 
en Globes untuk kategori sutradara 
terbaik dan film drama terbaik be¬ 
berapa pekan lalu. 

Selain “Bad Boys”,Sony Pictures 
punya dua film lain yang masuk 10 
besar box office, termasuk “Little 
Women” dan “Jumanji: The Next 
Level.” 

Sementara blockbuster “Star 
Wars: The Rise of Skywalker” me¬ 
nembus angka AS$1 miliar se¬ 
cara global setelah diputar lima 
minggu. Film produksi Disney 
mengenai babak terakhir petua¬ 
langan Luke Skywalker itu juga 
telah meraup lebih dari AS$492 
juta secara domestik.(VOA) 


JAWABAN #023 


5 

4 

9 

2 

3 

1 

6 

8 

7 

1 

6 

2 

7 

5 

8 

3 

4 

9 

7 

8 

3 

4 

9 

6 

2 

1 

5 

9 

7 

4 

6 

2 

3 

8 

5 

1 

8 

3 

1 

5 

4 

7 

9 

2 

6 

6 

2 

5 

8 

1 

9 

7 

3 

4 

4 

5 

8 

9 

6 

2 

1 

7 

3 

3 

9 

7 

1 

8 

4 

5 

6 

2 

2 

1 

6 

3 

7 

5 

4 

9 

8 


3 

1 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

1 

6 

1 

6 

3 

3 

6 

1 

7 

7 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

1 

6 

6 

6 

7 

7 

4 

4 

1 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

1 

7 

7 

7 

4 

4 

7 

7 

7 

6 

1 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

1 

8 

1 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

5 

6 

6 

1 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

7 

1 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

1 

7 

1 

2 

1 

3 

6 

2 

7 

7 

7 

1 

3 

3 

7 

7 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

7 

7 

7 

7 

3 

1 

7 

1 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























































WORLD NEWS 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


Oldest Material Discovered on Earth 


WASHINGTON - Scientists 
say they have identified the 
oldest solid material on Earth 
- stardust believed to have 
formed about 7 billion years 
ago. It was found in pieces of 
meteorite that fell out of the sky 
in Australia 50 years ago. 

Stardust is matter that forms 
as small particles in space when 
stars die. These particles can 
be used later to form new plan- 
etary bodies, including stars, 
planets and moons. 

The meteorite pieces came 
down in September 1969 in the 
town of Murchison, in Austra- 
lia’s Victoria State. Scientists 
with the Field Museum of Natu¬ 
ral History in the American city 
of Chicago have long held the 
largest collection of these pieces. 

But until now, the age of the 


oldest stardust samples had not 
been confirmed. 

Researchers at the museum re- 
ported their Identification last 
week in Proceedings of the Na¬ 
tional Academy of Sciences. 

“This is one of the most ex- 
citing studies I’ve worked on,” 
said Philipp Heck, a curator at 
The Field Museum who led the 
research. “These are the oldest 
solid materials ever found, and 
they tell us about how stars 
formed in our galaxy,” he added. 

The scientists said the microscop- 
ic particles were made of Silicon 
Carbide, the first mineral formed 
when a star cools. All of the sam¬ 
ples predate the formation of our 
own solar system, they noted. 

The researchers said the star¬ 
dust particles “became trapped 
in meteorites, where they re- 





Smoke from Wildfires Has Long Term Health 


CANBERRA - Increasingly in- 
tense wildfires are burning for- 
ests across Australia and thew- 
estern United States. They are 
fueling concern among locals 
and health professionals about 
the long-term health effects of 
smoke exposure. 

Kelsey Norton’s home in Para- 
dise, California, was destroyed 
by a powerful wildfire last year. 

The flames came first. Then 
came smoke-- from the sur- 
rounding forest and from the 
thousands of homes that burned. 
A thick cloud of smoke sur- 
rounded parts of the area for 
weeks. It left Norton struggling 
to breathe. Next came sickness. 

Norton, a 30-year-old nurse, has 
dealt with respiratory infections 


that reduce her strength. Work 
has become difiicult. She worries 
about future health problems she 
may have. ‘T don’t want to have 
cancer in my 50s because I in- 
haled smoke in my 30s,” Norton 
told the Associated Press. 

The immediate effects of 
the November 2018 fire that 
tore through Paradise are well 
known. But little is known about 
the long-term effect of intense 
smoke exposure. 

The risks are far-reaching. Cli- 
mate change is making some 
parts of the world drier. Drier 
environments are more likely to 
experience fires. The fires send 
up smoke clouds that can travel 
thousands of kilometers, affect- 
ing millions of people. (AP) 


mained unchanged for billions 
of years.” This makes the sam¬ 
ples “time capsules” of events 
that happened before the solar 
System. The Identification pro- 
cess first involved crushing the 
samples down into a fine dust. 
The pieces were then mixed 
with acid, which left only the 
pre-solar particles. 

The researchers then exam- 
ined samples for Information 
that would help them identify 
what kinds of stars they came 
from and how old they were. 

In space, dust interacts with 
cosmic rays -- high-energy par¬ 
ticles that move through space 
at nearly the speed of light. 

Philipp Heck explained that 
some of these interactions re- 
sult in the formation of new el- 
ements. The longer the interac¬ 
tions last, the more elements are 
formed. Age can then be esti- 
mated by measuring how many 
of the new cosmic ray-pro- 
duced elements were present in 


pre-solar samples, Heck said. 

Based on examinations of this 
data, the researchers learned 
that some of the pre-solar parti¬ 
cles were the oldest ever discov¬ 
ered. The team identified the age 
of 40 grains, most of which were 
estimated to be between 4.6 bil¬ 
lion and 4.9 billion years old. 

These ages relate to the time 
when the first stars began to 
break up. Since that kind of star 
lived for up to 2.5 billion years, 
the stardust can be as old as up 
to seven billion years. 

The latest dating process con- 
firms a scientific theory that 
predicted “a baby boom of stars” 
happened before the forma¬ 
tion of our sun. “We have more 
young grains than we expect- 
ed,” Heck said. He added: “We 
basically came to the conclu- 
sion that there must have been 
a time in our galaxy when more 
stars formed than normal, and 
at the end of their lives they be¬ 
come dust producing.” (VOA) 


Bicyde Businesses Struggle to Replace Manufacturers 


WASHINGTON - When Mehdi 
Farsi decided to move produc- 
tion of his company s bicycles 
out of China to escape U.S. tar- 
iffs, it took him months to find 
another factory in Asia. 

Farsi opened State Bicyde Co 
with his brother in 2009. It is 
based in the American State of Ar- 
izona. He first turned to Taiwan. 
But hefound that most factories 
there were so busy with Business 
from competitors that they turned 
down his “low volume and less 
profitable” orders. 

FarsTs struggle represents the 
difficulties that many U.S. com- 
panies have faced during the trade 
war between the world’s two big- 
gest economies. 

A “phase 1” trade deal between the 
United States and China was signed 
earlier this week. But the deal do es 
not change much for Farsi and 
others in the bicyde Business. The 
25-percent tarilfs on bicycles and 
most bike parts remain in place. 

Bicyclecompanies are moving 
their operations to Taiwan, Thai¬ 
land, Vietnam and other places in 
Asia. But factories outside of Chi¬ 
na often lack the ability to take in 


everyone seeking a new base. That 
has increased the costs of moving 
and finding new suppliers. 

Some U.S. companies say it now 
makes more sense to just accept 
the tariff costs and continue man- 
ufacturing in China. 

After months of research and 
several trips, Farsi finally found 
a small Taiwanese factory willing 
to make his specialty bicycles. But 
Farsi had to triple orders and pay 
30 percent of the cost of goods at 
the start. When he worked with a 
factory in China, he only paid af¬ 
ter delivery of the products. 

Cina Chang is secretary general 
of the Taiwan Bicyde Association. 
She called the China-US. trade war 
a “Christmas gift” for Taiwan. But 
she said the islands limited capac- 
ity meant some manufacturers had 
turned down Business to work on 
existing orders — which mostly in- 
clude electronic bikes from Europe. 

Taiwan s U.S. bicyde exports 
jumped 37 percent in the first 10 
months of 2019, the association 
reports. But Chang said manufac¬ 
turers resisted expanding produc- 
tion lines; they feared orders might 
drop if the trade war ended. (VOA) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































































OPINI 


14 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi. 



penawaran yang luar biasa manis semanis madu 
sampe biar orang banyak su jatuh deng teori ini 
tapi tetap saja semua orang masih percaya mati. 
Akang pung nama Janji-Jampi' 

Luar biasa, sebab dua kata itu bisa buat orang 
yang pintar dan cerdas sekalipun bisa tacigi dan 
seng bisa buat apa-apa. 

Lihat saja, sekarang ini banyak sekali orang yang 
berjanji untuk membantu orang lain par penuhi 
kebutuhan mereka, sementara akang pu kenyata¬ 
an orang yang dapa janji itu seng dapa apa-apa 
sama sekali. 

Beta, Rambo dengan masyarakat ada mengeluh 
sebab sekarang ini katong di Tanimbar ini ma¬ 
cam ada mengemis par dapat perhatian melalui 
layanan kesehatan. Barang, hal ini yang bikin ka¬ 
tong didaerah ini macam su sakit-sakit dan seng 
bisa sembuh-sembuh dari segala macang kesaki¬ 
tan yang bikin Tanimbar tamba lombo. 

Sebenarnya ktong pu basudara semua su men¬ 
gerti kalo daerah ini ada di ujung paling terpencil 
Indonesia. Jalan laut deng udara ke kepulauan ini 
paling susah dan mahal. Jadi pelayanan keseha¬ 
tan pasti seng sama deng kota besar macam Am¬ 
bon, Tual deng Kupang. 

Tapi katong juga sadar kalo masyarakat disini 
butuh perhatian kesehatan yang besar bukan 
sekedar bacarita saja la abis itu ilang deng obat- 
obat itu. 

Su terlalu banyak orang mulai dari bayi sampe 
katong pu tete dan nene yang jadi korban jiwa 
dari pelayanan kesehatan yang pastiu dan masih 
lihat latar belakang. 

Sementara itu banyak juga petugas kesehatan 
yang pung hati terbuka untuk melayani mas¬ 
yarakat yang seng bisa apa-apa hadapi keter¬ 
batasan fasilitas yang terjadi di kabupaten ini. 

Yang sekarang hanya katong bisa berharap 
kalo mereka yang pu janji untuk sehatkan 
manusia Tanimbar benar-benar jampi-kan 
akang di muka semua orang, supaya seng 
ada lagi yang mengeluh dan sinis deng pem¬ 
bangunan yang ada bajalan saat ini. (***) 


Disrupsi LSM 

Oleh: Barid Hardiyanto 


LEMBAGA swadaya masyarakat (LSM) dike¬ 
nal sebagai salah satu lokomotif dalam peruba¬ 
han sosial, khususnya pada era 1990-an sampai 
era reformasi. Namun, seiring dengan perkem¬ 
bangan waktu, meskipun jumlahnya masih 
tetap banyak, LSM tidak lagi terlalu signifikan 
menjadi pelopor utama perubahan. 

Riset yang dilakukan oleh Edelman Trust 
Barometer menyebutkan bahwa telah terjadi 
penurunan tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap LSM. Pada 2014, tingkat kepercayaan¬ 
nya 73 persen. Namun setahun setelah itu turun 
menjadi 64 persen, lalu turun lagi menjadi 57 
persen pada 2016. Meskipun sempat naik 
pada 2017, tingkat kepercayaannya masih leb¬ 
ih rendah ketimbang sektor bisnis, media, dan 
pemerintahan. Kondisi ini semakin diperparah 
oleh berbagai data yang menyebutkan bahwa 
sebagian besar pendanaan LSM berasal dari 
luar negeri, suatu hal yang kontradiktif dengan 
sifat “swadaya”-nya. 

Saat ini LSM semakin mendapat tantangan 
dengan disrupsi teknologi yang terjadi di berb¬ 
agai sektor. Perubahan itu bisa serta-merta 
menghancurkan yang sudah ada dengan ses¬ 
uatu yang baru meskipun pada awalnya kecil. 

Sejauh ini, institusi bisnis merupakan korban 
yang paling jelas terlihat. Banyak perusahaan 
besar bertumbangan tergilas oleh start-up yang 
kemudian menjadi pemain utama pada ceruk 
pasar yang selama ini dikuasai oleh perusahaan 
mapan. LSM tampaknya pelan tapi pasti akan 
terkena imbas dari disrupsi ini. 

Disrupsi tersebut akan mengubah model dan 
metode kerja masyarakat, termasuk kerja yang 
dilakukan LSM. Kerja perubahan sosial yang 
dilakukan LSM melalui pemberdayaan mas¬ 
yarakat dan advokasi mulai banyak digeser oleh 
start-up dan penggunaan teknologi media so¬ 
sial atau individu yang sebelumnya tidak dike¬ 
nal sama sekali dalam dunia aktivis pergerakan. 

Sebagai contoh, kerja LSM yang selama ini 
banyak berperan sebagai “penolong mas¬ 
yarakat” telah tergantikan oleh penggunaan 
platform seperti Kitabisa.com, Pedulisehat.id, 
dan Bawaberkah.org, yang bekerja seperti start- 
up. Cara kerja platform ini lebih cepat, tepat 
sasaran, dan dipercaya oleh masyarakat. 

Dulu, bila ada masalah pelayanan publik, LSM 
akan bergerak bersama masyarakat melakukan 
advokasi ke pemerintah. Sebelum advokasi, 
LSM melakukan verifikasi ke lapangan, lalu 
berdiskusi dengan jaringan kerjanya, kemu¬ 
dian menjalankan dengar pendapat umum ke 
parlemen. Selanjutnya, parlemenlah yang akan 
berteriak ke eksekutif untuk mengalokasikan 
anggaran bagi masyarakat. Prosesnya panjang 
dan memakan waktu lama. 

Sekarang caranya lebih mudah. Cukup dengan 
mencuit di Twitter ke salah seorang pejabat, 
maka pejabat tersebut akan merespons dengan 
segera dan mengupayakan untuk segera mere¬ 
alisasi pengaduan tersebut. Bahkan, di Banyu¬ 
mas, urusan pelayanan publik semacam itu 
biasanya dibicarakan dan diselesaikan dalam 


grup WhatsApp. Grup ini terdiri atas kelompok 
masyarakat, pebisnis, dan pejabat pemerintah. 
Maka tak mengherankan jika saat ini jarang 
sekali ada demonstrasi yang terkait dengan pe¬ 
layanan publik. 

Dari sisi aktor, dulu seorang aktivis LSM harus 
ditempa dalam “kawah candradimuka” melalui 
keterlibatan puluhan tahun dalam kelompok 
diskusi dan pengorganisasian masyarakat. Se¬ 
karang, pengaruh mereka telah digantikan oleh 
para selebgram seperti Awkarin. Dengan akun 
media sosialnya, selebgram dapat mengkampa- 
nyekan suatu masalah yang kemudian menular 
dan mendapat perhatian dari masyarakat luas, 
termasuk pemerintah. 

Model dan metode kerja LSM harus berubah 
jika tidak ingin tergilas oleh perkembangan. 
Dalam hal ini, LSM perlu menyelesaikan per¬ 
soalan internalnya. Pertama, soal posisi ter¬ 
hadap negara dan sektor bisnis. Sekarang ini, 
seiring dengan terjadinya peleburan para aktor, 
LSM juga perlu melakukan penyesuaian. Sudah 
saatnya LSM dan jaringannya tidak lagi terlalu 
mendikotomikan berada di luar atau di dalam 
pemerintahan, melainkan perlu melakukan 
kolaborasi, baik dengan yang berada di luar 
maupun di dalam pemerintahan, pada dasarn¬ 
ya keduanya dibutuhkan. LSM juga perlu mem¬ 
bangun kolaborasi dengan kelompok bisnis 
(yang tidak masuk dalam daftar hitam) untuk 
bersama-sama menjadi bagian dari pemecah 
masalah di masyarakat. 

Kedua, sumber daya manusia. LSM harus 
membenahi diri dengan sumber daya manu¬ 
sia yang mampu memenuhi tantangan zaman. 
Kompetensi dalam memberdayakan mas¬ 
yarakat melalui terjun langsung ke tengah 
masyarakat harus diimbangi oleh kompetensi 
dalam penggunaan teknologi berbasis aplikasi 
dan media sosial. Bukan zamannya lagi ker¬ 
ja-kerja LSM hanya berkubang dengan mas¬ 
yarakat. Kerja LSM harus diketahui oleh publik 
yang lebih luas sehingga lebih mempunyai pen¬ 
garuh dalam perubahan sosial. 

Ketiga, perubahan dalam “model bisnis”. 
Sudah puluhan tahun LSM mengandalkan 
pendanaan dari negara lain, anggaran pemer¬ 
intah, perusahaan, atau individu dermawan 
untuk menjalankan roda organisasi. Kini sum¬ 
ber-sumber dana tersebut telah berkurang. Un¬ 
tuk itulah perlu ada inisiatif untuk melakukan 
transformasi menjadi wirausaha sosial sehingga 
sumber pendanaan bisa didapatkan dari kerja 
sama dengan komunitas. Dengan begitu, sifat 
keswadayaan LSM dapat terjaga. 

Jika ingin tetap mempertahankan dirinya, LSM 
harus peka terhadap perubahan. LSM harus 
terbuka dengan gagasan-gagasan baru dan ak¬ 
tor-aktor baru yang berbeda dengan aktivisme 
zaman dulu. Mungkin ini berat bagi aktivis gen¬ 
erasi lama, tapi zaman menuntutnya demikian. 

Penulis adalah Kolumnis di Majalah Tempo 
dan Kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik 
UGM. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















SAMBUNGAN 


Amankan... 

Wakil Presiden, Panglima TNI ya¬ 
kin para prajurit TNI dan Polri di 
Maluku akan bisa memberikan 
pengamanan maksimal pada dua 
kegiatan tersebut,” katanya. 

Pada kesempatan itu, orang no¬ 
mor satu di TNI ini meminta pra¬ 
jurit TNI-Polri di Maluku untuk 
bersinergi juga dalam mengantisi¬ 
pasi kemungkinan adanya bencana 
alam yang terjadi pada tahun ini, 
seperti bencana banjir dan tanah 
longsor di awal tahun, serta ben¬ 
cana kekeringan di pertengahan 
hingga akhir tahun. 

Dia juga mengingatkan penting¬ 
nya menjaga keseimbangan alam, 
agar tidak ada eksploitasi sumber 
daya alam yang tidak sesuai den¬ 
gan aturan. Termasuk pengaman¬ 
an wilayah-wilayah yang menjadi 
tanggung jawab. Kodam XVI/Pat- 
timura, dan Polda Maluku. 

‘Ttu dulu yang terpenting, dan 
saya merasa bangga, karena kita li¬ 
hat, semua tadi bahwa prajurit TNI 
dan Polri begitu menyatu, satu pe¬ 
langi dengan warna yang berbeda. 
Mereka bisa bersatu dan saya yakin 
ini bukan hanya seremonial, teta¬ 
pi ini implementasi kerja sampai 

Oratmangun... 

periode yang sama tahun sebelum¬ 
nya (jumlah proyek 1.059 dengan 
nilai USD 1,83 milyar). Nilai hingga 
Kuartal III bahkan sudah melebi¬ 
hi capaian realisasi investasi tahun 
2018 yang mencapai USD 2,41 mi¬ 
lyar. Selain itu, terdapat 23 perjan¬ 
jian kerja sama dalam pengemban¬ 
gan 4 Koridor Ekonomi. 

KBRI Beijing telah memfasilitasi 
pengenalan teknologi seperti 5G, 
artificial intelligence, blockchain. 
Internet of Things, dan lain-lain 
dengan raksasa teknologi seperti 

Momloring... 

Apabila ada Tialangan, kesulitan 
ataupan masalah dalam penerapan 
pembelajaran yang telah diberikan, 
diberkasi untuk disampaikan agar 
bisa di evaluasi,” papar dia. 

Selanjutnya Purnawirawan Kombes 
Pol Dra. Tiktik Rustika mencerita¬ 
kan tentang National Expert JICA 
dan kerjasama dengan Polisi Jepang. 
Dikatakan project dilaksanakan di 
Saumlaki untuk pembelajaran yang 
nanti akan disampaikan ketingkat 
yang lebih tinggi. 

Selanjutnya Kapolres MTB, AKBP 
Andre Sukendar, S.I.K menyam¬ 
paikan tentang kondisi wilayah hu¬ 
kum Polres MTB dan Polsek jajaran 
yang berada di Kepulauan Tabimbar. 
Acara yang ditutup doa oleh Kasat 
Binmas Polres MTB Kompol Simon 
A. Mansiletty ini dihadiri juga Ka- 
subdit Bhabinkamtibnas Dit Bimas 
Polda Metro Jaya AKBP IGM Sali 
Pudja Wi, Waka Polres MTB Kompi 
Lodevicus Tethool, Para Kabag, Kasat, 
Kasi, KB O dan Perwira Polres MTB. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pe¬ 
meriksaan fisik kendaraan bermotor 
roda dua milik Personil Bhabinkam- 
tibmas yang terletak di samping 
ruang Binmas Polres MTB. Apel 
pengecekan personil dan kendaraan 
Bhabinkamtibmas Polres MTB ini 
dipimpin oleh Kasubdit Bhabinkam¬ 
tibmas Dit. Binmas Polda Maluku 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


« gfeLcBllsimiiimIkm 



ke Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
yang mampu bekerja sama untuk 
mengatasi kesulitan rakyat di per¬ 
desaan,” jelas Panglima Hadi. 

Sementara Kapolri mengaku ter¬ 
haru atas sinergitas dan soliditas 
yang terjalin antara prajurit TNI 
dan Polri di Maluku. “Saya ingin 
memberi apresiasi terhadap sinergi¬ 
tas yang teman-teman telah tun¬ 
jukkan kemarin sejak di bandara, 
bapak Panglima menaruh kagum 
yang sangat luar biasa betapa kalian 
semua hadir menunjukkan sinergi¬ 
tas itu di pinggir jalan menyambut 
kami,” ujar Kapolri. 

Tak henti-hentinya Kapolri 
menaruh hormat yang tinggi atas sin¬ 
ergitas yang telah dibangun oleh jaja¬ 
ran TNI dan Polri di Maluku. “Terus¬ 
kanlah karena kita adalah bagian dari 
NKRI, ini yang harus dijaga terus 
agar NKRI tetap tegak berdiri sampai 
dunia ini kiamat,” ungkap dia. 

Selaku pimpinan Polri ia berpe¬ 
san pegang teguh netralitas, jangan 
ke kiri dan ke kanan, tetapi ikuti 
perintah dan tugas pimpinan atau 
komandan. “Insyaallah semuan¬ 
ya pelaksanaan pilkada nan¬ 
ti di Ambon ini akan aman dan 
terkendali,” pungkas dia. (POl) 

Alibaba, Huawei, dsb. Pembukaan 
Kantor Perwakilan Bank Indone¬ 
sia di Beijing diharapkan dapat 
memberi masukan dalam upa¬ 
ya pengembangan ekonomi dan 
keuangan Tiongkok, khususnya 
yang berdampak bagi Indonesia. 

Promosi pariwisata tahun 2019 
difokuskan pada pengenalan 
“Lima Destinasi Wisata Super pri¬ 
oritas”. Kondisi ekonomi global 
dinilai berpengaruh pada indus- 
try pariwisata. Khusus Tiongkok, 
wisatawan yang datang ke Indo¬ 
nesia sebesar 1.817.130. (RIO) 


Kompol Y. Parinusa, S.H., M.H. 

Ia berharap para personil 
Bhabinkamtibmas agar lebih giat 
dalam pelaksanaan tugas dan ter¬ 
penting agar pembuatan laporan. 

“Ketika tahun kemarin saya ke Mabes 
Polri, saya mendapat bocoran bahwa 
Tahun ini atau Tahun depan akan ada 
prioritas kepada Bhabinkamtibmas 
dalam mengikuti seleksi SIP. Paling 
Lambat Tahun depan seluruh Kebutu¬ 
han Bhabinkamtibmas akan dipenuhi 
jadi Bhabinkamtibmas tidak bisa be¬ 
ralasan untuk pelaksanaan Tugas,” 
ungkap dia dalam arahannya. (MU) 


Pulihkan... 

Kepala Negara tidak memberi tar¬ 
get waktu untuk penyelesaian kasus 
gagal bayar yang dialami oleh Jiwas- 
raya. Namun, ia menekankan bahwa 
hal terpenting adalah pelayanan ke¬ 
pada nasabah, kepada rakyat kecil. 

“Enggak ada, target saya selesai. 
Yang penting selesai, terutama un¬ 
tuk nasabah-nasabah, rakyat kecil,” 
imbuhnya. 

Sementara itu, berkaitan dengan 
industri keuangan nonbank seper¬ 
ti asuransi tersebut. Presiden Joko 
Widodo memandang perlunya refor¬ 


masi. Reformasi tersebut dilakukan 
secara menyeluruh sebagaimana 
yang pernah dilakukan perbankan 
pada kurun 2000-2005 yang memba¬ 
wa imbas positif bagi perekonomian 
nasional. 

“Baik itu dari sisi pengaturan, 
sisi pengawasan, sisi risk manage- 
ment, semuanya harus diperbaiki 
dan dibenahi. Tapi butuh waktu, 
enggak mungkin setahun-dua ta¬ 
hun. Sisi permodalannya juga. 
Sehingga muncul kepercayaan 
dari masyarakat terhadap pera¬ 
suransian kita,” jelasnya. (M 13) 


Tilang Langsung di Jembatan Youtefa 


JAYAPURA - Wakil Walikota 
Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM 
menegaskan, masyarakat yang me¬ 
markirkan kendaraannya di jem¬ 
batan Youtefa akan langsung dit¬ 
ilang. Hal tersebut akan dilakukan 
karena selama ini masih banyak 
masyarakat yang memarkirkan 
kendaraannya di jembatan terse¬ 
but, walaupun sudah ada rambu 
larangan untuk berhenti atau pun 
parkir. 

Hal tersebut dikatakannya keti¬ 
ka melakukan inspeksi mendadak 
(sidak) di jembatan kebanggaan 
masyarakat kota Jayapura bersa¬ 
ma pemilik hak wilayah adat, Pol- 
resta Jayapura, Kapolsek Jayapura 
Selatan dan Dinas Perhubungan, 
Jumat (17/1). 

“Ini himbauan terakhir bagi war¬ 
ga kota Jayapura. Minggu depan 
masih ada yang parkir di jembatan 
maka kita akan tilang di tempat. 
Sudah perintahkan Kasat Lantas 
untuk tilang di tempat, kita akan 
perintahkan tim gabungan untuk 
melakukan operasi disini, kalau 
ada yang masih bandel, tidak mau 
diatur, tidak mau tertib maka akan 
ditindak tegas,” tegasnya. 

Menurut Wakil Walikota, kondi¬ 
si jembatan Youtefa saat ini sangat 
memprihatinkan, banyak sampah 
plastik, botol dan ludah pinang, 
padahal pihaknya sudah berulang 
kali menghimbau masyarakat un¬ 
tuk ikut menjaga fasilitas yang tel¬ 
ah dibangun pemerintah tersebut. 
Hal tersebut lanjutnya, membukti¬ 
kan bahwa kesadaran masyarakat 
masih sangat rendah. 

Selain itu, di lokasi jembatan 
Youtefa juga akan dibangun pos 


penjagaan dan akan ditempatkan 
petugas gabungan dari kepoli¬ 
sian, angkatan laut, kodim, satpol 
pp dan juga dari perhubungan. 
Juga akan dipasang cctv sehing¬ 
ga semua aktifitas masyarakat di 
jembatan Youtefa bisa terpantau. 

Untuk mewujudkan hal tersebut 
lanjutnya, pihaknya melakukan 
kerjasama dengan pihak adat un¬ 
tuk membuat tempat parkir di luar 
jembatan, sehingga masyarakat 
tidak ada lagi yang memarkirkan 
kendaraannya di jembatan. 

“Disini bukan tempat sampah. 
Kita jaga ini, jangan buang 
sampah di jembatan. Jangan diko¬ 
tori, jangan meludah pinang, jan¬ 
gan buang sampah kelaut. Mari 
kita jaga kebersihannya sehingga 
betul-betul indah enak dipandang 
mata karena bersih. Saya harap¬ 
kan kerjasama semua masyarakat. 
Saya menghimbau mari kita mem¬ 
bangun kota Jayapura sebagai ru¬ 
mah kita bersama. Jembatan ini 
dibangun untuk warga kota Jay¬ 
apura juga, maka mari kita jaga 
bersama,” tegasnya lagi. 

Sementara itu Kepala Suku To- 
bati, Gerson Hassor mengatakan, 
selaku pemilik hak wilayah adat 
pihaknya sangat setuju ada pos 
gabungan di lokasi tersebut, seh¬ 
ingga di lokasi jembatan Youtefa 
tidak lagi dijadikan tempat miras. 

“Dan yang penting sekali atas 
nama masyarakat Tobati Engross 
yang punya teluk ini, saya harap 
pemerintah melalui Sat Pol PP 
dibantu aparat keamanan jangan 
ada orang yang berjualan di jem¬ 
batan, supaya sampahnya tidak 
dibuang ke laut,” ujarnya. (K03) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















^Lelemuku 


PERISTIWA 


20 JANUARI - 26 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Indonesia Butuh Transformasi Ekonomi 



JAKARTA - Presiden Jokowi 
memerintahkan seluruh Menteri 
dan TNI/Polri untuk menangani 
tiga isu Pekan Olahraga Nasi- 
noal (PON) XX 2020 di Papua. 

Hal demikian menyikapi pe¬ 
maparan Wagub Papua Klemen 
Tinal dalam Rapat Terbatas 
Pembahasan Persiapan Pelaksa¬ 
naan PON di Papua, Jumat, di 
Istana Kepresidenan Jakarta. 

“Dalam pemaparan Wagub 
Papua ada 3 pending issu yang 


disampaikan, yaitu tentang ako¬ 
modasi, pengadaan peralatan 
pertandingan serta pembiayaan”. 

“Berkaitan dengan pending isu 
yang disampaikan oleh Wagub 
Papua, Bapak Presiden Jokowi me¬ 
merintahkan jajaran kabinet dan 
TNI/ Polri untuk segera memikir¬ 
kan bagaimana cara mengatasi tiga 
isu utama tersebut,” terang Plt. 
Kepala Dinas Olahraga dan Pemu¬ 
da Papua, AIexander Kapisa. 

Terungkap juga dalam rapat. 


sambung ia. Presiden Jokowi op¬ 
timis dengan pelaksanaan PON 
Papua yang diyakininya bakal 
terlaksanakan sesuai jadwal. 

Sebab pelaksanaan PON XX, 
menurut Kepala Negara, bukan 
hanya sekedar pesta olahraga 
saja. Dimana PON merupakan 
semangat untuk menjalin per¬ 
saudaraan, persatuan dan soli¬ 
daritas antar daerah. 

“Dalam rapat kan Wagub Pap¬ 
ua sudah menjelaskan dengan 


detail persiapan-persiapan yang 
terus kita lakukan seperti peny¬ 
iapan venue, infrastruktur pen¬ 
dukung PON seperti akkmodasi 
dan transportasi serta peralatan 
pertandingan yang dibutuhkan”. 

“Dari penjelasan Wagub inilah 
kemudian bapak Presiden me¬ 
minta kepada semua jajaran 
kabinet untuk membantu kesuk¬ 
sesan PON. Presiden pun yakin 
dan optimis PON tetap terlaksa¬ 
na sesuai jadwal,” ucap dia. (P02) 


Sambut Kedatangan Kapal Pesiar di Biak 


Biak dan Toraja Bersama Promo Pariwisata 


BIAK - Dermaga pelabuhan laut 
Biak dipadati masyarakat yang in¬ 
gin menyaksikan secara langsung 
Kapal Pesiar “The World” saat ber¬ 
sandar pada Jumat (17/1) sekitar 
pukul 12.00 wit yang disambut den¬ 
gan tari yospan, injak piring (man- 
sorandak) bagi Kapten MV The 
World oleh Kepala Dinas Pariwisa¬ 
ta Biak Numfor Turbey Dangeu- 
bun. Kepala Dinas Perhubungan, 
Fransisco Olla, mewakili KSOP 
Biak, GM. GIA Cabang Biak, GM 
PT.Pelindo IV Cabang Biak,dan 
stakeholder terkait di pelabuhan 
laut Biak, perwakilan TNI Polri. 

Para penumpang di Kapal Pesiar ini 
tidak serta merta melainkan “Mili¬ 
uner” yang telah melewati sejumlah 
peraturan yang diberlakukan mulai 
dari data pekerjaan, pendapatan per 
bulan hingga asal usul keluarga se¬ 
hingga wajib terbayar dengan angka 
Rp 39 miliar hingga Rp 200 miliar 
per kamarnya. 

Mereka ikut Paket ke Goa Je¬ 
pang dan Pasar Darfuar lewat 
travel ekowisata Papua melalui 
kerja sama dengan Cruise Asia 
140 Orang ke Biak tapi yang ikut 
paket 116 orang, dan apartemen 
terapung ini akan berlayar selama 
18 hari di Papua dan berakhir di 
Maluku, demikian keterangan dari 
Ekspedition Team, Oswald Huma. 

Diakui Kadispar Dangeubun bah¬ 
wa, kedatangan MV The World 


meningkatkan citra pariwisata Biak 
yang pastinya dapat menarik lebih 
banyak turis mancanegara ke Biak, 
selain itu kerajinan khas mama-ma- 
ma Biak laris dibeli para miliuner. 

Beberapa masyarakat yang di¬ 
jumpai saat berada di dermaga 
menyatakan rasa bangga dan sen¬ 
ang dengan kehadiran kapal pe¬ 
siar ini, bahkan mereka minta agar 
kapalnya berlabuh 2-3 hari sehing¬ 
ga leluasa mendokumentasikannya. 

“Ini hal yang luar biasa, karena 
penumpang kapal yang mewah 
ini adalah orang-orang kaya tapi 
dari cara berpakaian, berbicara 
mereka sangat sederhana, ramah 
dan begitu memuji Biak” ungkap 
Leny, salah satu masyarakat yang 
berada di dermaga saat kapal akan 
berangkat Jumat malam. (K30) 



MAKALE - Bupati Herry Ario 
Naap, S.Si.,M.Pd melakukan per¬ 
temuan sekaligus diskusi santai 
dengan Bupati Toraja Utara Kala’ 
Tiku Paembonan (KTP), di kedia¬ 
mannya, Rabu (15/1) malam 

Dalam pertemuan dengan Bu¬ 
pati KTP, Bupati Biak Numfor 
banyak diskusi tentang pengelo¬ 
laan sektor pariwisata. Selain itu, 
kedua bupati yang juga merupa¬ 
kan kader PDIP itu juga berbic¬ 
ara banyak tentang pengelolaan 
sistem pemerintahan.Tak hanya 
sektor pariwisata yang dibahas, 
sektor pendidikan, pengelolaan 
keuangan daerah (Toraja Utara 
4 kali berturut-turut raih opini 
dengan WTP) dan sejumlah sek¬ 
tor lainnya juga ikut didiskusikan. 

“Sektor pariwisata menjadi per¬ 



hatian serius kami, termasuk sek¬ 
tor pendidikan dan terus mening¬ 
katkan pengelolaan keuangan 
yang lebih baik, serta sejumlah 
program lainnya” ujar bupati yang 
juga adalah mantan birokrat tulen 
di Kemendagri itu. 

Sementara itu Bupati Herry A. 
Naap juga menyampaikan bah¬ 
wa Pemerintah Biak Numfor 
saat ini juga terus melakukan 
reformasi besar-besaran terha¬ 
dap sistem pengelolaan pemer¬ 
intahan dan keuangan daerah. 
Hal itu dilakukan dalam rang¬ 
ka mengembalikan kejayaan 
Kabupaten Biak Numfor yang 
sebelumnya punya nama besar. 
“Bahwa apa yang kami lakukan 
saat ini adalah terus melakukan 
terobosan baru diberbagai sek¬ 
tor pelayanan pemerintah”, kata 
Bupati Herry A. Naap. 

Sharing dan tukar pendapat 
yang dilakukan kedua Bupati 
pada dasarnya menyikapi sistem 
pemerintahan yang lebih baik, 
termasuk tukar pendapat den¬ 
gan pengelolaan sektor pari¬ 
wisata yang lebih baik kedepan. 
Banyak hal dihidang sektor pari¬ 
wisata yang dilihat langsung 
dari dekat oleh Bupati dan di¬ 
harapkan menjadi masukan da¬ 
lam mengembangkan sektor 
pariwisata serta sektor pemba¬ 
ngunan lainnya kedepan. (K30) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























